1-15 APRIL 1923 


Orgaan dari „Perserikatan Pegawai Pegadaian Boemipoetera" Soerabaja di 
Djokjakarta. (Diakoe sebagai rechtspersoon dengan Gouvernements besluit 
tanggal 17 Oct. 1916 No. 68). 


Diperoentoekkan djoega seboleh2nja memberi sesoeloeh dan penerangan 
kepada Pergerakan Kaoem-Boeroeh oemoem dan Pergerakan Ra'jat semoea 
Boeat sementara diterbitkan 2 kali seboelan. 


Redactie: Administratie: Dagelijksch Hoofdbestuur P. P. P. B. Djoekdjakarta. 


Dagelijksch Hoofdbestuur P. P. P. B. SOERJOPRANOTO, Onder-voorzitter. 
SOERAT-HARDJOMARTOJO dan DJAJENGSOEDARMO, Secretaris. Administrateur 
Drukkerij: TEDJOMARTOJO, 


Hoofdbestuur P. P. P. B. dan Drukkerij Tel. No. 528. Harga langganan: f 3.— boeat 
3 boelan. Leden gratis. Harga advertentie boleh berdamai. Dop. Drukkerij P. 
P.P.B. Djokdjakarta. 


WARTA HOOFDBESTUUR. 


P. P. P. B. DAN SOSROKARDONO. Berhoeboeng dengan oeroesan lain-lain jang 
menjebabkan Redacteur ,,Soeara Boemipoetera" jalah saudara toean O. S. 
Tjokroaminoto TIDAK dapat mengerdjakan oeroesan redactie, maka oeroesan 
itoe diserahkan kepada Dagelijksch Bondsbestuur. Tetapi, karena pekerdjaan 
Dagelijksch Bondsbestuur jang bertambah lama bertambah poela banjaknja, 
maka menoeroet kepoetoesannja Dagelijksch Bondsbestuursvergadering jang 
diadakan pada April 1923 telah memoetoeskan, bahwa sementara sambil 
menoenggoe poetoesan jang pasti saudara toean SOSROKARDONO diangkat 
mendjadi redacteur ,,Soeara Boemipoetera". Dagelijksch 
Bondsbestuursvergadering menim— bang, bahwa apabila oeroesan redactie itoe 
teroesmeneroes koerang sempoerna, tentoelah menjebaban koerang 
kemadjoean leden tentang pengertian alam pergerakan. Djoega Dag. 
Bondsbestuur menimbang bahwa saudara Sosrokardono kiranja akan bisa 
memberi didikan kepada leden jang penting dan bergoena bagi kemadjoean 
pikiran jang menjebabkan koeatnja persatoeannja pegawai pegadaian oentoek 
mentjari perbaikannja nasib dirinja. Hal jang mana orang dapat menjatakan 
sendiri, betapa kemadjoean P. P. P. B. pada waktoe dalam pimpinannja saudara 
itoe. Dagelijksch Bondsbestuur berharap soepaja leden pertjaja djoega kepada 
saudara Sosrokardono boeat memegang oeroesan ini, sebagai halnja 
kepertjajaannja Dag. Bondsbestuur kepadanja. Djoega dengan sangat 
diharapnja, soepaja saudara toean Sosrokardono dapat menerima angkatan ini, 
jang bererti menolong akan keriboetan kita. Lebih landjoet, karena ternjata 
hampir segenap pegawai pegadaian masih mentjintai kepadanja dan berharap 
akan bisa toeroet mengatoer toeboeh P. P. P. B., ternjata dari soerat-soerat jang 
diterima oleh Dag. Bondsbestuur, maka wadjiblah saudara Sosrokardono tidak 
menjia-njiakan ketjintaan dan kepertjajaan orang jang beratoes - ratoes itoe. 
Dengan alasan itoe, maka TENTOELAH saudara Sosrokardono tidak bisa 


moengkir lagi akan tjampoer dalam oeroesan P. P. P. B. Demikianlah Dag. 
Bondsbestuur menerangkan dengan pendek. CONGRES P. P. P. B. Sebagaimana 
telah dikabarkan dalam Soeara Boemipoetera jang telah terbit, bahwa akan 
adanja congres itoe kira-kira dalam boelam April 1923 ini. Menoeroet 
kepoetoesannja Dagelijksch Bondsbestuursvergadering jang diadakan pada 
tanggal 15—16 April, maka: Menimbang, bahwa apabila congres itoe kedjadian 
boelan ini, ternjata voorstel-voorstel dari afdeelingen atau groepen beloem bisa 
beres. Djoega karena sangat sempitnja tempo, maka oetoesan afdeelingen atau 
groepen, boleh djadi beloem bisa membitjarakan dengan leden segala apa 
voorstelnja dengan masak-masak. Karenanja bisa menjebabkan koerang 
sempoernanja pembitjaraan congres. Lain dari pada itoe, sebab sekarang ini 
moelai banjaklah pekerdjaannja pegawai pegadaian, boleh djadi soesah dapatnja 
idzin bagai oetoesan jang akan mengoendjoengi congres tadi. Sedangkan dalam 
boelan Mei, dan Juni, menoeroet adat kebiasaannja adalah dalam pegadaian 
banjak pekerdjaan, jalah berhoeboeng HARI RAJA. Oleh sebab itoe, soepaja 
congres jang akan diadakan itoe bisa sempoerna sama sekali tentang segala hal 
jang dibitjarakan, maka Dag. Bondsbestuursvergadering menimbang bahwa 
congres itoe perloe diadakan besoek pada tanggal 23, 24—25 Juni 1923 dan 
bertempat di Djokjakarta. Tetapi sebab di Djokja tentang hak berkoempoel 
(vergadering) tidak seperti di lain-lain tempat, jalah mesti meminta idzin kepada 
kepala Negeri, maka kalau kiranja tidak mendapatkan idzin boeat congres kita 
tadi boleh dirobah. Maka dari itoe, hendaklah sekalian groepen dan afdeelingen 
segera mengadakan vergadering dalam tempatnja masing-masing goena 
membitjarakan segala voorstel jang akan dimadjoekan dalam congres itoe. Dan 
semoea voorstel itoe, hendaknja soedah bisa selesih dalam penghabisan boelan 
Mei 1923, ertinja dari groepen atau afdeelingen soedah kita terima semoea, 
sehingga kita dapat mengatoer dan laloe mentjitaknja. Haraplah diperhatikan. 
SOERAT-SOERAT. Kepada sekalijan groepen dan afdeelingen di minta dengan 
hormat dan sangat soepaja senantiasa memperhatikan tentang adres soerat - 
soerat jang terkirim kepada H. B. Adapoen mestinja sebagaimana keterangan 
kita jang telah kita terangkan 


dahoeloe. Jalah segala oeroesan jang berhoeboengan dengan oeang kepada 
Penningmeester dan segala oeroesan perserikatan kepada Dagelijksch 
Bondsbestuur. Djoega diharap soepaja tidak lagi pengiriman soerat itoe di 
adreskan persoonlijk leden dag. bondsbestuur, oempama Soerjopranoto, Soerat 
Hardjomartojo atau Djajengsoedarmo, MELAINKAN mesti kepada dag, 
bondsbestuur. Hal jang mana soepaja tidak ada soerat jang hilang ketlisoet atau 
tidak masoek agenda. REFERENDUM LAGI. Sekalijan leden dan groepen jang 
merasa beloem mengirimkan stembiljetnja kepada Hoofdbestuur, haraplah 
segera membikin dan terkirim kepada dag, hoofdbestuur. Saudara-saudara leden 
mesti tahoe dan mengerti, bahwa tiap-tiap oeroesan wadjib dibikin beres. Tapi 
kalau hanja sebagian sadja jang soeka memperhatikan, tentoelah menjebabkan 
koebra akan oeroesan itoe seolah-olah. OETOESAN H. B. Kepada leden, groepen 
dan afdeelingen jang meminta akan kedatangannja oetoesan H.B. boeat 
memimpin vergadering, diharap sekoerang-koerangnja memberi tahoe 10 hari 
sebeloem kedjadian vergadering tadi. Adapoen kalau ada oeroesan perkara atau 


lain2 hal jang penting dan kedjadian jang tidak tersangka - sangka ketjoeali 
keterangan terseboet. PERKARA GADJI KITA. Oleh sebab P. P. P. B. akan 
mengadakan vergadering congres seperti terseboet di atas, ketjoeali perkara- 
perkara lain djoega akan membitjarakan dari hal gadji, maka soepaja nanti 
dalam congres itoe kita dapat menjerahkan pengharapan kita pegawai 
pegadaian soepaja djadi timbangan dan diteroeskan pada jang berwadjib, maka 
perloelah dengan segera kita semoea menoendjoekkan kemaoean kita kepada 
Hoofdbestuur sebagai boekti jang betoel toemboeh dari hati kita pegawai sendiri. 
Tapi sebab perkara gadji itoe adalah soekar sekali boeat dipikirkan, maka di sini 
kita memberi rantjangan (antjer - antjer) permintaan kita itoe seperti 
kepoetoesan congres P. P. P. B. di Bandoeng tahoen 1919. Perloenja soepaja 
saudara2 moedah memikirkan. Tentang adanja seperti berikoet: 
Pandhuisbedienden. Hendaklah diadakan pandhuisbedienden. Pangkat ini 
diambil dari pemoeda jang sekoerang - koerangnja tamat beladjar dari sekolah 
desa atau poenja kepintaran jang sepadan, dan seboleh-boleh diambilnja orang 
jang kelahiran atau bertempat di kedoedoekannja pegadaian. Pada moelai 
bekerdja merika itoe hendaklah disoempah. Oemoer 20 tahoen: gadji 
permoelaan f 30,— dengan, tambahan gadji saben setahoen sekali masig2 
besarnja f 2,50, hingga achir gadjinja f 60.—. Pandhuisbedienden ini mengganti 
pekerdjaan binders, dan pandbriefstempelaars: membantoe lichter memboeka 
dan menoetoep loket: memeliharakan bersihnja locaal; mengantar soerat 
kepost: mengangkat panden ke V. P. veilingsloods dan verkoopplaats, dan 
mengerdjakan semoea pekerdjaan anggauta hari - harian dalam pegadaian. Di 
dalam masing-masing pegadaian hendaklah diadakan satoe pandhuisbediende 
hingga sebanjak empat orang. Beambten. Pangkat jang lain sampai pada 
pangkat onderbeheerder 2e. klasse, hendaklah diobah mendjadi: Beambten 3e. 
klasse (atau schrijvers). Marika itoe diangkat setelah menoendjoekkan sekoerang 
- koerangnja soerat keterangan tamat beladjar dari sekolah Boemipoetera klas 2, 
dan bisa menempoeh satoe oedjian, sebagaimana sekarang ini disediakan pada 
menerimanja pendjabat baroe. Oemoer 18 tahoen: gadji permoelaan f 30,— 
dengan mendapat 6 tambahan saben setahoen sekali sebesar f 5,—, hingga 
marika akan mendapat gadji penoeh f 60.— Di dalam 6 tahoen ini marika 
mendapat didikan theoritisch dan practisch boeat djabatan schatter, dan dalam 
semantara tahoen itoe marika boleh menempoeh oedjian schatter, jang mana 
hanja boleh ditempoehnja doea kali sahadja. Marika jang loeloes oedjian ini 
mendapat soeatoe diploma, dan tiada tergantoeng pada lowongan pangkat 
maka setelah satoe tahoen lamanja mendapat gadji schrijver penoeh, marika 
teroes sadja diangkat mendjadi beambte 2e. klasse atan schatter. Beambte 2e. 
klasse (atau schatters). Marika itoe diangkat dari beambten 2e. klasse 
sebagaimana terseboet di atas. Gadjinja moela-moela T 70.— dengan 6 
tambahan gadji saben setahoen sekali masing-masing besarnja 


ARTONO. 10 seboelan. Di dalam 6 tahoen ini marika mendapat pendidikan 
theoritisch dan practisch boeat pangkat onderbeheerder dan dalam sementara 
tahoen itoe marika boleh menempoeh oedjian administratief, jang mana tjoema 
boleh ditempoeh doea kali sahadja. Apabila marika loeloes oedjian 
administratief, maka tiada tergantoeng pada lowongan pangkat, marika akan 


diangkat mendjadi beambte le. klasse atau onderbeheerder, setelah marika 
soedah satoe tahoen lamanja mendapat gadji penoeh. Beambten 1e. klasse 
(atau onderbeheerder). Marika diangkat dengan mendapat gadji permoela'an T 
110,— dan 8 tambahan saben setahoen sekali masing-masing besarnja f 5,— 
hingga gadji penoeh f 150,— seboelannja. Djikalau ada lowongan, maka 
menoeroet ranglijst onderbeheerder itoe boleh diangkat mendjadi beheerder. 
Oedjian. Baik oedjian schatter baik oedjian administratief saben taoen 
diadakannja dalam tiaptiap residentie oleh satoe commissie boeat segenap 
poelau Djawa. Commissi ini hendaklah terdiri oleh doea beheer- ders dan doea 
beambten, sedang voorzitternja seorang ambtenaar dari hoofdbureau. Semoea 
pegawai pada kantoor Pandhuisdienst (Controleurs - Inspecteurs- schrijver dan 
lain-lain sebaginja) jang tiada mempoenjai diploma kleinambtenaar, hendaklah 
gadjinja diatoer sebagai pandhuis beambten 3e. klasse, dan marika itoe boleh 
pindah ke pegadaian. Menoeroet atoeran jang diharapkan ini, maka seorang 
pegawai jang selaloe bisa mendapat oedjian technisch dan administratief, bisa 
mengikoet kehidoepan sepertinja: 


HEERE penjai mimpinan. Wektoe kita masih baji, kita dipimpin oleh si-iboe dan 
si-bapa; pimpinan apakah jang di peladjarkan kepada kita itoe? jalah soepaja kita 
bisa makan sesoeap makanan, jang bisa membikin kekoeatan kita poenja badan 
bisa lekas mendjadi soeboer, sehingga teroes - meneroeslah pimpinan dari si- 
iboe dan si-bapa itoe selama masih hidoep, boleh dibilang ta'ada habisnja. 
Setelah kita soedah toea, dan kita mengerti bahoea kita poenja fikiran merasa 
lapar kepada pimpinan, sebab soedah biasa molai ketjil, kita poenja fikiran oleh 
kita poenja orang toea teroesmeneroes dikasih makan beberapa pimpinan: 
soedah barang tentoe sekarang kita laloe mendjadi boetoeh kepada pimpinan: 
tetapi dari sebab pimpinan itoe ada djoega jang mempoenjai (jaitoe jang 
memimpin), mendjadi lebih doeloe kita mentjari pemimpin. Soedara ! 
Dimanakah kita mentjari pemimpin?.. karena saben - saben kita dapat pemimpin 
dalam kita poenja perserikatan, kebanjakan pemimpin kita itoe diboeang, atau 
diboei. ...... setidaktidaknja di poetar - poetar oleh pihak berkoeasa, katanja 
melanggar ini dan itoe....... anoe ...... dan lain-lainnja. Didalam kalangan kaoem- 
boeroeh sendiri kalau ada salah selorang dari golongan itoe jang soeka mendjadi 
pemimpin, sebab dipilih oleh teman sedjawatnja apa bila mereka itoe ketahoean 
pada chefnja jang tidak sehat fikirannja, maka dengan moedahlah ia (jang soeka 
mendjadi pemimpin) itoe laloe di tjari-tjari kesalahannja dengan roepa-roepa 
akal, dan achirnja dipindahlah ia kelain tempat. Sekarang apakah daja kita? 
Apakah kita tinggal diam? tidak! Lhal bagaimana? Toenggoe doeloe! Sebab ini 
wektoe diantara pemimpin kita satoe sama lain masih sadja teroes bertjektjokan 
(berselisih bereboet faham dalam masing2 kalangannja), maka sebeloem padam 
bertjektjokannja antara kita poenja pemimpin itoe, tentoelah kita masih teroes 
berdjalan dengan bersalang-toendjang sadja adanja. (“). O, pemimpin! — 
pemimpin! kamoe mendjadi penoendjoek djalan bagai kita, kita poenja pikiran 
soedah ngelak pimpinan! Boeat penoetoep toelisan ini kita mengharap 
pertimbangannja soedara - soedara dan pembatja adanja. Wassalam 
Kariosantoso. 


Beambten 3e. klasse. 


Satoe tahoen berhenti. 


Beambten 2e. klasse 
Oemoer 


4. 
Satoe tahoen berhenti. 
Beambten 1e. klasse 
Oemoer 34 1 tahoen 
i 35 » 


Noor(i) Perselisihannja itoe sebab mentjari kebenaran toedjoean dan kebersihan. 
Masing - masing anggota tidak boleh tinggal diam tapi mesti mengerti; sehingga 
tidak sematamata tergantoeng dari pemimpinnja sadja, S. H. 


Sesoedah atau sementara itoe, djika ada lowongan pangkat, ia boleh diangkat 
mendjadi beheerder moelai f 160.— dengan mendapat empat tambahan saben 
setahoen sekali masing - masing besarnja f 10.— hingga mendapat gadji penoeh 
f 200.— seboelannja. Djoegalah tiada boleh dialpakan bahwa atoeran baroe ini 
menolak djandji kleinambtenaarsexamen jang atjap kali ditoetoerkan itoe 
adanja. Adapoen mana jang perloe dikoerangi atau ditambah, baiklah saudara2 
memberinja timbangan. Sjoekoerlah kalau soedah bisa memoefakati. Sebab 
ketjoeali permintaan ini soedah ada dalam tjatatannja Diensthoofd, dan atau 
kalau tidak salah telah disanggoepinja, djoegalah pada waktoe Salariscommissie 
mengadakan vergadering di Djokja, maka saudara Soerat Hardjomartojo sebagai 
wakil P. P. P. B. djoega minta dengan keras soepaja dapat perbaikan seperti 
kepoetoesan di Bandoeng ini. Sebab itoe, haraplah sekalian leden mengetahoei 
dan memberi timbangan. Dag: H. B. P. P. P. B. 


SOEARA- SOEARA PARTIJ. Pemimpin. Kalau kita soeka melepaskan pemandangan 
dengan sedikit djahoeh, dan kita soeka melihat2kan dengan seterang - terangnja 


pada anak ketjil (baji Jv.) jang baroe keloear dari gerbanja iboe sampai pada 
dewasa, laloe mendjadi toea, sehingga ma 


Mintak kloewar dari lid P. P. P. B. Dengan terkedjoetlah hati kami, jang kami telah 
menrima dengan sekonjong-konjong soerat tertanggal 11 April 1923 dari 
saudarakoe toean Partodiwirjo lid P. P. P. B. No. 792, jang bermaksoed, minta 
kloewar dari lid P. P. P. B. oleh karena ia berhoeboeng menoenggak oentoek 
pembajaran contributie. Hail, saudarakoe, sabarlah dahoeloe, engatlah saudara- 
saudara jang dibawah pangkat toean, sebab kami telah mengingat bahoewa 
toean sebagai pembantoenja consul, ja itoe menoeroet poetoesan leden 
vergadering ddo. 11- Januari 1923, maka hari kamoedian toean akan mintak 
kloewar dari lid P. P. P. B. bagaimanakah nasib rasa saudara kita jang dibawah 
pangkatnja toean, djikalau toean kedjadian mintak kloewar? Apakah tida 
mendjadi?............. , maka kami mengharap dengan sangat, soepaja toean 
djangan kesoesoe mintak kloewar, sedang toean menoenggak contributie 1 atau 
2 boelan, toh itoe beloem sebrapa, djikalau ditimbang pada saudara-saudara 
jang lain, lagi poela toh boleh ditjitjil saderhana atsal toean menetepi dari 
kewadjibannja Vereeniging, ketjoeali kalau toean memang soedah.......... , hal itoe 
kami tida akan berdaja oepaja oentoek diri toean, agar soepaja mendjadi talinja 
karoekoenan, betoellah toean dihari kamoedian akan masoek lagi mendjadi lid, 
ja itoe menoenggoe djikalau soedah ada karinganan: O! saudarakoe jang 
koetjintai, keringanan jang bagaimanakah? Sabetoelnja segala karinganan dan 
kabratan itoe, tiada lain hanja dari perboeatanja diri sendiri, apakah tida begitoe 
saudara-saudarakoe? Kami tiada sekalipoen menjela dari kehendak toean, hanja 
kami 


mengingat dari tali karoekoenan kebangsaan kita. babar, sabar, sabar toeankoe, 
djanganlah kesoesoe mintak kloewar, engetlah, taroeklah, kekasih pada audara- 
saudara jang dibawah pangkat toean, maa harap toean soedi apalah kiranja 
memperhatikan pada tjita-tjita ini, agar soepaja toean bisa mendjadi pengikatnja 
karoekoenan pada saudarasaudara toean jang rendahan Salam dan hormat, 
saudara jang paling moeda; Siswohoetomo. 


Bangoenlah saudara ! !! Ini waktoe soedah djaman kemadjoean, dan mata hari 
soedah hampir soeroep, maka sebolih - bolih kita semoea haroeslah membaiki 
nasib kita. Dan ingatlah saudara, ini waktoe moesimnja boeah bezuiniging, 
djanganlah saudara memboeang oeang jang tidak berhatsil, dan djanganlah 
memboeang oeang tidak bergoena anan mangan Ov.) Marilah saudara dengan 
lekas bersama-sama ambjoer di kalangan kita P. P. P. B. lagi, djanganlah saudara 
sajang membajar Contributie f 1,— (satoe roepiah) tiap - tiap boelan, dari 
hilangnja oeang ang terseboet banjak hatsilnja djoega, mitsalnja jaitoe; akan 
mendatangkan keroekoenan dan bersama - sama maksoednja bersama - sama 
boekanlah saperti Beheerder dengan Beambte, dan boekanlah saperti Onder 
Beheerder dengan Binder. Tetap naksoednja bersama djikalau ada teman jang 
bekerdia kiranja keboler, soedah tentoe sama akan bantoe, begitoepoen sana 
keboler djoega sitoe bantoe, itoelah maksoednja sekerdia bersama-sama Begitoe 
djoea poen keroekoenan, biar di dalam dienst dan di loear dienst, djikalau 
saudara betoel2 roekoen kelihatannja djoega baik. Dan keroekoenan itoe tiada 


akan memboeat menang-menangan, dan tiada akan memboeat gila - gilaan, 
akan tetapi boeat mentjari kesenangan dan boeat menghilangkan sedikit 
ketakoetan jang tidak perloe takoet, djanganlah saudara mentjari kehidoepan 
sendiri djanganlah saudara mentjari keamanannja badan sendiri. (I) Olih karena 
kita semoea di dalam Pegadaian tidak akan bisa tetap dalam salah satoe tempat 
selamanja, tetapi bisa djoega dipindah ke mana-mana oempama ini waktoe saja 
bekerdja dengan berat, olih karena perboeatannja manoesia jang sombong, 
tetapi saja kepindah ke sana tidak mendapat keberatan. Begitoe djoega 
sebaliknja, ini waktoe saudara bisa bekerdja dengan senang hati, sebab djadi ..... 
Tetapi ingatlah anak mas lantaran dari saudara banjak barang jang disepoeh 
mas, dan dilapis perak, bagitoe djoeapoen lama kelamaan ilang sepoehnja dan 
tinggal lapisnja. En .... Maka dari itoe bolihlah diperingatkan, djikalau saudara 
memang betoel-betoel bekerdja bersama2 dan mengoeatkan persatoean kita P. 
P. P. B. dengan sesoenggoeh-soenggoehnja, asal tidak salah mak soed: tidak 
oesah chawatir ta" oesah takoet poela kepada siapapoen djoea, apabila merasa 
bertempat dalam kebenaran. Wasselam K. M. 


Noot: Bodohlah kalau orang mengira, bahwa hanja dengan mengoetamakan 
keperloean diri sendiri (sesaorang) ia akan mendapatkan kesenangan, behkan 
tjilaka dan roesaklah bisa. S. H. 


Soewara ,Rčwčl. Selama saja mendjabat pakerdjaan dalam pandhuisdienst, ja 
lah dalam tahoen 1923 saja berasa baroe sekali ini mendapat perkataan dari 
seorang saudara kita jang terpandang onbeleefd (gebrek aan onderricht). Oleh 
karena saja selama beloem pernah mendapat dikatakan seorang jang rewel, 
maka saja terpaksa mintak soepaja di terangken oleh toean W. sendiri dengan 
sedjelas-djelasnja didalam ini orgaan, biarpoen toean boekan lid P. P. P. B. saja 
pandang tiada akan mendjadi kebratanja H. B. kita, atsal toean dengan beleefd. 
Hai soenggoehlah mendjadi berdebar-debar rasa hati saja, jang saja dikata 
Rewel oleh itoe saudara jang sama berdoedoek H. Schrijver teroetama 
perkata'an itoe terdengar oleh publiek, maka saja liat toean poenja moeka 
seperti ada moeka asem apakah sebabnja? oleh karena pada waktoe itoe saja 
merasa hoeboengan dengan wang, maka saja tida bisa sempat boeat bertanjak 
mintak katrangan pada toean W. jang memboeka hal perkata an itoe, lagi poela 
sedang saja minta katrangan goena djawab mendjawab hal perkata an Rewel, 
nis tjaja mendjadi berslisihan dalam dienst, maka pikirlah dalem.... toean, 
selama saja hoeboengan pada toean, dari perasa'an saja beloem pernah 
sekalian saja didalem dienst baikpoen diloear ada mengloewarkan perkata an 
jang koerang sopan, akan tetapi djikalau betoel saja poenja tabijat koerang 
sopan pada diri toean, harep tjriterakanlah dengan pandjang lebar, agar soepaja 
djangan mendjadi berdendam, oleh karena orang hidoep jang soeka berdendam 
nistjaja mendjadi meniksa diri toean sendiri boekan, Maka hal ini peringatkanlah 
toean, agar soepaja mendjadi menegoehkan pada kesopanan toean. Wassalam : 
Betjitjot. Lid No. 813. Anti P. P. P. B.? Pada tanggal 3. April 1923 kira-kira djam 2 
siang kami mendengar soewaranja mas Soedargo Onder Beheerder jang 
disampaikan pada saudara Madrahim tetapi beloem terang perkaranja, lantaran 
djaoeh dari tempat saja. Srenta saudara Madrahim dateng di medjanja sendiri, 
saja tanja itoe ada apa toean? Saudara Madrahim menjaoeti perkara 


overwerkgeld, jaitoe koetika tanggal 31 Maart 923 poelangnja kita orang sampai 
djam 4.35. 


djoega di timbang banjaknja potongan dan banjaknja beambte (machine) sedang 
di masoeken di mana boekoe hanja djam 4,25 djadi maoenja mas Soedargo ta" 
didapatken overwerkgeld, potongan banjak poelang (djam 4.25 radjin bekerdja 
dan pandai memegang beambte) gamam masan an 42 E. K do e Saja lantas 
mengadep pada mas Soedargo bermaksoed minta katrangan apa betoel hal ini 
mas Soedargo menjaoet betoel, maka poelang sampai djam 4.35 lantaran ada 
kesalahan di mana poekoe lossing, tjoba kalau beambte bekerdja dengan 
soenggoeh-soenggoeh ta'akan kedjadian ada kesalahan, OI djangan begitoe 
mas! sebab maoesia itoe misti bisa salah, ja ja ja barangkali ini orang mengakoe 
Goesti Allah, boleh djadi bekerdja di doenia pegadejan beloem pernal salah, 
banjak djoega omongannja mas Soedargo jang menjangkoet pada kita orang 
beambten dan menoendjoeken kekoewasa'anja dan prakosanja dan menantang - 
nantang djoega pada P. P. P. B. dan ta'takoet pada P. P. P. B. saja bilang mas toe 
sampean djangan membawa2 P. P. P. B. lantaran ini perkara ta'bersangkoetan 
sama P. P. P. B. mas Soedargo semangkin naek darah sambil ngomong di sini 
Consulnja P. P. P. B. Tjokro: dan sekarang Tjokro: maoe djadi pemoeka klacht, 
djoega boleh boeat saja ta akan takoet; koerang lebih ada sepoeloeh kali mas 
Soedargo bolehnja menantang-nantang klacht. (Saudara-saudara pembatja 
haroes ingat. Sebetoelnja Tjokro: boekan Consul melainkan lid sadja). Ini orang 
roepa- roepanja amat bentji pada P. P. P. B. dan djoega amat besar kepalaaaaa. 
lagi poela ini orang ada sabahagian besar dar gila kehormatan, kabarnja ini 
orang pindahnja dari Pandhuis Depok (Semarang) ke Djamblang, (Cheribon) ada 
kesalahan, dan sampai di antjam oleh Dienst Hoofd, tetapi srenta sekarang di 
Djamblang lia orang minta soepaja di klacht oleh Personeel pandhuis di 
Djamblang Baik. — maka dari itoe saja minta kepada Hoofd Bestuur kita soedilah 
Hoofd Bestuur moeatkan di orgaan kita jang akan datang, dan barang kiranja 
Hoofd Bestuur menjetoedjoei, mas Soedargo akan kita klacht. Salam dan hormat 
saja Tjokrodhihardjo. Kita haroes tjakap Bilamana toean telah 
memperma'loemkan, bahwa sahabisnja pemogokan pegawai Pegadaian jang 
baroe laloe, persatoean kita P. P. P. B. mendjadi rebah dan sehingga anggotanja 
mendjadi petjah belah, kepetjahan jang mana seolah-olah membikin temah akan 
langkah gerak kita Selagi P. P. P. B. misih hidoep soeboer bagi gerak dan tenaga 
anggotanja, terhadap oleh pihak madjikan, seolah - olah terhanggap 
moesoehnja. Kemoedian kita orang ada di dalam kelembekkan, soedahlah 
barang tentoe pihak madjikan akan membentangkan adat tabiatnja, jang tiada 
patoet terhadap oleh pegawainja kadang-kadang, soekalah berkepala batoe, 
berhanggap sewenang - wenang atau memang sengadja akan membinatangkan 
pegawai-pegawainja. Dari sebanjak perboeatan jang sematjam itoe, orang jang 
misih lemah pikirannja sekoenjoeng-koenjoeng linjaplah kemanoesiaannja 
sehingga mereka tiada maloe lagi, goena bertempat ke binatangan Kita 
mendoega, perdjalanan jang sematjam itoe seperti beberapa anak jang 
tertinggal oleh orang toeanja marhoem, sehingga mereka belajang kemana 
mesti berlindoeng. Jalah, hina sekali orang jang hidoep sebagai itoe, sebab 
memang mereka selamanja tinggal memboeta toeli sadja, ketahoeilah saudara - 


saudara! Boekankah orang dititahkan ke doenia itoe akan menjembah, 
berdjongkok, bertatoetan, atau ber-Togok2kan kepada orang, tetap laroeslah 
kepada Toehan jang maha Esa, itoe memang manoesia sedjati, goena orang jang 
beradat Togok, boekankah mereka menjembah kepada Toehan, tetapi kepada 
orang kaja2 boekan? karena itoelah jang dirasai memberi hidoep kepadanja. 
Saudara - saudara, goena di doenia Pegadaian sekarang ini, terlaloe banjak 
sekalilah jang beradat Togok-Togokan, jaitoe adat koeno jang tiada lajah 
dipakainja. Sebaliknja sekarang kaoem kapitalis erhadap oleh kita banjak sekali 
jang berwatak Dosomoeko, sehingga tiada maloe sekali membiatangkan kaoem 
boeroehnja. Saudara! bilamana saudara merasa dititahkan te alam keramaian 
oleh Toehan, djanganlah saudara tinggal memboeta toeli, berdjongkok, 
menjembah, menghambakan diri, terperas, terpedjet atau boeat mata - mata 
oleh sesama toemitah, itoelah pertjoema saudara, kasianilah, hargailah dirimoe, 
marilah bersama-sama mendjoendjoeng kemanoesiaan atau mengedjar 
kebenaran, djanganlah kamoe bergerak karena takoet kalau2 dirasai pengetjoet. 
Wadjiblah kita teroes bergerak dengan sekoeat2nja, agi mengedjar kebenaran, 
dengan menoeroet lijn persama-sama. Saudara! kita orang kaoem sekerdja di 
Pegadaian, kebanjakan dari sekolahan Djawa (alias kaoem randahan belaka), 
mendjadi kalau kita tiada pergerak dengan maksoed akan mendjalankan idee, 
soedahlah barang tentoe kita orang akan teroes terbikin mainan sebagai 
Golekan, kalau misih koeat bolihlah terdapat hatsilnja, sebaliknja kalau soedah 
afkeur lemparlah soedah ! ! Saudara! kita bergerak bersama, boekanlah dar 
arena Toehan, tetapi kita bergerak karena tertindas dan terdesak, kalau akan 
minta keadilan haroeslah badannja sendiri dibikin adil — kalau akan kepenak 
mentjari sakitlah doeloe. Sampai inilah kita oetjapkan Wasalam Lid No. 428 B. B. 


»Perasaan". Semendjak perserikatan kita P. P. P. B. sedang berdiri dengan 
sentosa, dan teratoer keroekoe nannja, disitoe terlihatlah pada kita, dari kete 
joehan dan keroekoenan tadi mendjadi himbangnja fihak anti P. P. P. B.; akan 
tetapi djika kami timbang dengan keadaan sekarang, ada sebaliknja belaka, 
karena sifat „Roekoen" berpetjah-petjah, petjahnja keroekoenan disebabkan dari 
serangan timboel) pemogokan jang telah berlaloe, petjahnja keroekoenan, 
soedah barang tentoe membawa koerangnja kekoeatan P. P. P. B. sebagian 
besar, memang hidoepnja P. P. P. B. kini dalam serba ketjil serba koerang: hal ini 
akan di peringati olih segenap kaoem kita sedjati (kaoem P. P. P. B.): begitoe 
djoega si anti P. P. P. B., sama bersorak - sorak dan mendoa oentoek 
terkoeboernja P. P. P. B. bahkan perboeatan jang begini, toch tiada kita 
perdoelikan, memang seharoesnja bibit pertengkaran jang begitoe oedjoetnja 
tidak haroes kita lajani. Akan tetapi ketahoeilah saudara-saudara P.P.P.B. tidak 
bisa mampoes, karena isi djiwanja ada sehat tami jakin bahwa kaoem P.P.P.B. 
sebagian besar ada pengertian, bahwa perserikatan itoe memang poetoeh kita 
bagi alam perboeroehan ini, roekoen sepakat, kita harapkan dengan sepenoeh- 
penoehnja djadi djika badan perserikatan berisi sifat roekoen dengan sentosa, 
baroelah kita bisa akan mempergoenakan kekoewatannja: saudara-saudara 
oeraian kami jang sesingkat ini, akan mendjadi pertim bangan pada segenap 
kaoem kita jang berhaloean sama Mengoelangi lagi halnja P. P. P. B., diatas kami 
njatakan, bahwa P. P. P. B. tidak bisa mampoes boekan karena apa, memang 


bidji roekoen sepakat, sengadja ditaboerkan olih pemimpin kita, djadi ternjata, 
pemimpin kita senantiasa berdaja oepaja oentoek membangoen perasaan kita, 
agan kita bisa mengetahoei akan kehidoepan, teroetama toeroen-toeroen kita, 
djadi soedah seharoesnja kita ang terpimpin, menoendjoekkan tjaranja 
pemimpin kita tadi, dan haroes kita oesahakan sampai kelihatan oedjoetnja jang 
senjata-njatanja. Penoetoep toelisan kami, kami berseroe pada teman-teman 
kita kaoem pandhuizer, bangoenkanlah perserikatan kita P. P. P. B. oentoek 
menambah kekoeatan bond kita, agar lekas terbangoen jang tegak, dan koeat 
jang sekoeat-koeatnja, kami mohon pada engkoe Redacteur soedi apalah kiranja 
menjoentingkan karangan jang sesingkat ini, tidak oepa kami mengatoerkan 
terima kasih atasnja. Sekali lagi kami berseroe, awas! perboeatan djelek dalam 
Pegadaian moelai timboel, djangan kita alpakan. Wasalam dan hormat kami 
Atma. 


Arto eienst maka besarnja pensioen itoe dalah, setaho sama dengan tiga kali 
belandja jang tertingg sendiri jang telah diterima dalam doea poloeh empat 
boelan [7]. Apabila belandja jang setinggi - tingginja itoe beloem diterima genap 
dalam doea poeloeh empat boelan, maka pensioennja dalam satoe tahoen 
dihitoeng tiga kali besarnja rata-rata (gemiddelde) dari belandja jang tertinggi 
sendiri dengan itoe, dihitoen dalam doea poeloeh empat boelan Besarnja 
pensioen jang diberikan menoeroe art. I letter b, tida pandang lamanja dien 
dalam satoe tahoen sama dengan tiga kabelandja jang tertinggi sendiri jang 
telah pernah diterima Art. 7. jang dinamakan belandja (bezoldiging ja itoe gadjih 
jang tetap diterima pada tiaptiap boelan, tidak terhitoeng toelage, indem niteit 
dan lain-lainnja pendapatan jang tida tetap Bagi Zoutverkooppakhuismeester 
Boem poetera maka besarnja perhitoengan boeat memberi pensioen itoe di 
tetapkan oleh Gouverneur-Generaal (8) Dalam hal terseboet di alinea 2 dari artik 
Art. 8. maka pensioennja sama besarnja dengan jang berdienst 30 tahoen 
dikoerangi dengan sepertiga ratoes anempoeloehnja bagi tiap tiap boelan 
koerangan dari 30 tahoen itoe [3]. 9 Pensioen itoe diberikan dalam roepiahan, 
Art. bagiannja roepiah dihitoeng satoe roepiah [9 Pensioen jang diberikan 
menoeroet art Art. 10. 88 a dan b, moelai dibajar pada boela sesoedahnja 
berhenti dengan hormat dan djabatan negeri, sebagaimana terseboet dalam 
besluit. Apabila pensioen itoe diberikan berhoepoeng dengan alinea 3 dari artikel 
1, mal waktoenja moelai dapat pensioen itoe die tapkan dalam besluit jang 
menentoel dapatnja pensioen itoe Pengabisannja pembajaran pensioen ja pada 
boelan, dalam mana disebabkan ninggal doenia atau lainnja sebab hin 
pemberian pensioen ditjaboet 11. Apabila orang jang telah dapat pens Art 
bekerdja poela dalam djabatan Gou nement, maka selamanja ia mendapat 
gadari djabatan itoe (activiteitstractement titrima pensioen. Djika ia berhenti 
poela da djabatan terseboet, maka ia dapat poepensioen jang doeloe 
tergantoeng kepada haknja menoeroet peratoeran dalam reglement ini. 


ENTANG PERGERAKAN KAOEN BOEROEH OEMOEN REGLEMENT. Dari pemberian 
pensioen kepada pegawai negeri (boekan militair) Boemipoetera. (Ditetapkan 
dalam Stbl. 1887 No. 192 dan ini beratoeran djoega dikenakan kepada pegawai 
negeri Boemipoetera diloear tanah Djawa dan Madoera menoeroet Stbl. 1891 
No. 208 jang telah dirobah dan ditambahi dalam stbl.-stbl. jang diseboetkan 


dalam tiap-tiap artikel) Pegawai Boemipoetera jang dilepas dari Art. 1. diabatan 
negeri dengan hormat mempoenjai hak dapat pensioen, apabila: a. telah 
berdienst tiga poeloeh tahoen: b. didalam atau lantaran mengerdjakan 
pekerdjaannja mendapat halangan, atau mengerdjakan pekerdjaan jang 
berbahaja ehingga mendapat loeka atau lainnja hingga tida dapat bekerdja lebih 
lama lagi. Kepada mereka itoe, setelah diberhentikan dari djabatan negeri 
dengan hormat, bisa diberi pensioen, apabila mereka mempoenjai dienst 
sedikitnja sepoeloeh c. tahoen dan dianggap tida bisa bekerdja lagi (2): d. 
mempoenjai dienst sedikitnja lima tahoen dan ada soerat keterangan (*) bahwa 
dar sebab mempoenjai sakit pikiran penjakit lainnja pada toeboeh sehingga tida 
dapat bekerdja lebih lama lagi (%). Pensioen ini diberikan oleh Gouverneur- 
Generaal (“) Jang diseboetkan pegawai negeri Boemi Art. 2. poetera, pada siapa 
ini reglement dari pemberian pensioen dikenakan, jaitoe mereka jang termasoek 
golongan anak Boemipoetera lalam Hindia-Belanda dan mendjabat pekerdjaan 
negeri dengan terima belandja boelanan jang tetap jang dikeloearkan dari 
Begrooting Hindia-Belanda. Dienst jang dihitoeng goena mendapatkan 3. Art. 
pensioen, jaitoe: a, waktoe lamanja bekerdja di Gouvernement mendapat gadjih 
boelanan jang tetap dan jang dikeloearkan dari Begrooting Hindia-Belanda. |"). 
b. waktoe lamanja bekerdja pada militair, jang mestinja dapat pensioen tetapi 
tida dapat (s). Bagi waktoe sesoedahnja mendapat lepas dengan hormat dari 
djabatan dalam nonactiviteit, baik dapat onderstand baik tida hanja boleh 
dihitoeng tiap - tiap satoe tahoen sahadja. Perhitoengan akan mendapatkan 
pensioen Art. 4. toe, djoemlahnja dienst diboelatkan djadi tahoen dan boelan. 
Hari kelebihannja di hitoeng seboelan penoeh 5 Art. 5. Permintaan atau 
voorstellan boeat mendapatkan pensioen haroes dilampiri dengan staat van 
dienst, dan sedapat-dapat dengan besluit-besluit ketika moelai bekerdja dan 
lain-lainnja soerat katerangan, seakan-akan boeat menjatakan kebenarannja 
jang terseboet dalam staat van dienst, atau afschrift2 dari soerat-soerat 
terseboet dengan ditanda tangani oleh orang jang boleh dipertjaja. 


Art. 12. Apabila ternjata, bahwa lantaran salah hitoeng atau toelis, pemberian 
pensioen itoe kebesaran (te hoog) maka besluit pemberian pensioen itoe 
diroebah dengan besluit baharoe, jang menjeboetkan apa sebabnja pero bahan 
itoe Dalam hal mengoerangi pensioen, maka temponja mengoerangi itoe tida 
boleh dia djoekan (geen terugwerkende kracht) Art. 13. Hak pensioen tida boleh 
diberikan kepada orang lain (overvreemdbaar). Barang siapa mendapat 
pensioen, maka pensioen itoe tida boleh digadaikan atau dibikin borg boeat 
pindjam atau dibikin lainnja jang seroepa itoe. Apabila ia soeroeh orang boeat 
menerima pensioennja maka ia sewaktoe-waktoe bisa menarik kembali 
soeroehan itoe Perdjandjian - perdjandjian jang berlawan dengan ini peratoeran, 
dianggap tida sjah dan tida berharga. Jang tidak termasoek larangan bikin 
borpensioennja boeat pindjam sebagai terseboet dalam ini artikel, jaitoe boeat 
ambil voor schot dari pensioennja, baik tida pakai rente baik dengan rente jang 
sederhana, dan badan-badan jang pekerdjaannja menolon atau boeat 
keperloean oemoem (lisfdadig of tot algemeen nut werkende instellingen) 
dengan mana djoega termasoek badan-bada jang pekerdjaännja memberi 
pindjama dengan maksoed baik (met philantropisa karakter) jang dikemoedikan 


oleh perkoempoelan atau persekoetoean jang telah diakoe sjah oleh negeri, 
jaitoe jang ditoendjoekkan oleh Gouverneur - Generaal, akan tetapi peratoeran - 
peratoeran jang berhoeboe dengan pemberian voorschot itoe haroe dianggap 
baik oleh pembesar Gewest (Resident atau Gonverneur). (11). Art. 14. Pensioen 
itoe diterima bersama2 dengan oldy dan toelage lantaran terima Militain 
willemsorde dan bintang keberanian dan kesetiaan (voor moed en trouw) Boeat 
keperloeannja (woordelijk: tenArt. 15 voordeelel boepati-boepati atau dari 
sebapolitiek atau lainnja sebab jang penting maka Gouverneur-Generaal bisa 
bikin atoe ran jang menjimpang dari peratoeran direglement ini (1) Lihatlah bagi 
pemberian pensioen kepada anak kapal ari Gouvernements Marine 
Boemipoetern St. 1911 No. 36 jo. 1919 No. 265 Lihatlah Bijbl. No. 7355, 8421, 
8485, 8722. No. 5117 No. 8627 Demikian dirobah dalam St. 1905 No. 527 3 
Dalam art. 1 dari St. 1918 No. 66, maka kekoeasa' boeat memberi pensioen- 
pensioen ini dipasrahkan kepad tepala-kepala Departementen dan bagi pegawai 
jang ti terbawah kepada Departementen kekoeasa'an itoe diberika kepada 
Directeur Financién, apabila hak mendapat pe sioen soedah dapat, atau boeat 
mendapatkan pensioeitoe ditetapkan oleh Gouverneur-Generaal. Lihatlah Bijbl. 
4854. boeat tanah Djawa dan Madoera St. 1919 No. 6 500. dan boeat loear tanah 
Djawa dan Madoera St. 1893 No. 140 Demikian dirobah dalam St. 1905 No. 527. 
Disoesoeli (ingelasht) dalam St. 1913 No. 644: art, jang 00 moela-moela 
ditjaboet dalam St. 1905 No. 527 Kalimat jang belakang sendiri ini ditambahkan 
dalam 11 St. 1905 No. 527 Soeara K. D. 


Congres P. V. H. Congres loear biasa Persatoean Vakbonden Hindia soedah 
ditentoekan besoek pada hari 20 dan 30 April 1923 ini di Soerabaja dan 
bertempat di Sociteit Taman Kamoeljan Adapoen agenda pembitjaraan seperti 
berikoet Hari 29 April 1923 moelai djam 9 pagi bertempat di Taman-Kamoeljan 
Hanja boeat oetoesan Vakbonden Roemah tangga (financieel verslag d. I. I.) 1. 
30 Voorbespreking goena vergadering ddo. 2. April Hari 30 April 1923 moelai 
djam 9 pagi bertempat di Kranggantheater. Openbaar. Perobahan belandja 
oemoem, dimana kita menetapkan sikap kita djika perobahan oemoem jang 
dibikin oleh Salariscommissie tida menjenangkan bagi kita. Betapa sikap kita 
djika kelepasan sebab be2 zuiniging teroes-meneroes membawa koerban 
pegawai rendahan Pertolongan pada Bond tegen de Werke3. loosheid. (Sebisa - 
bisa inleidernja kami pinta oleh H. B. B. T. W. sendiri). Verslag commissie P. V. H. 
diatas ontwerp f. rechtspositie. (Ini verslag sedang ditjitak, sedikit hari lagi 
toean-toean bisa dapat 2-3 expl.) Kalau toean-toean menghendakkan memadjoe 
kan voorstel2, harap lekas dikirim kepada kami 


Atoeran Wachtgeld atau lepasan kerana overcompleet. Waktoe Opium-regie- 
bond oetoesan bondsbes tuursnja saudara Soerjopranoto cs. boeat audientie 
mengadap Dienstchef opiumregie maka oetoesan2 itoe telah dapat ketrangan 
dari hal atoeran over compleet, jaitoe tentang halnja atoeran ambtenaar jang 
terlepas kerana bahaja overcompleet Maka Chef van dienst menoendjoekkan 
bahwa atoeran itoe ialah sebagai jang terseboet dalam Staatsblad 1922 no. 817. 
Di sitoelah terseboet bahwa wachtgeld itoe diberikan keoada pegawai2 
Gouvernement jang verlepas eervol kerana ditjaboet bakerdjaannja, atau kerana 
di koeangi pegawai2nja sebab dienst itoe i ketjilkan, hingga pegawai- pegawai 


itoe mendjadi tiada bergoena atau tidak dipaksa lag Maka wachtgeld itoe 
semasa-masa dapat ditjaboe sedang pegawai2 itoe ditetapkan lagi mendjadi 
pegawai sebagai tadinja atau dengan pekerdjaan jang lain. Maka atoeran 
wachtgeld itoe demikianlah: Pegawai jang telah terlepas itoe akan mendapat 
80% lamanja 3 boelan, 60% lamanja 21 boelan dan 40% lamanja 3 tahoen Boeat 
ambtenaar-ambtenaar jang terlepas selagi ia verlof dan tinggal di Europa, dan 
kerana ia di afkeur oleh Geneeskundige dienst, maka mareka itoe akan diberi 
non-activiteitstractement. Maka atoeran non - activiteitstractement jaitoe 
lamanja sebagai wachtgeld tjoemah moelainja pemberian itoe tidak 80% tetapi 
60%, dan lamanj 2 tahoen serta 40% lamanja 3 tahoen. Maka pegawai-pegawai 
jang mendapat onslag eervol sebagai jang terseboet itoe boleh minta onslag s 
Landsdienst, dan boleh menerima gadjil wachtgeld atau non- 
activiteitstractement setahoen di terima sekali sadja. Soenggoehlah atoeran 
sebagai diatas ini oentoek atoeran doenia pemerintahan, begitoepoen dalam 
theorie memang baik pemberian wachtgeld dan non-actieviteitstractement itoe, 
tetapi baik bagai manapoen djoega keadaannja dalam praktijk masih banjak 
sekali kedjadian overcompleet itoe jang diperboeat dari djalan menakoeti dan 
mentjari2 kesalahan jang boekan - boekan hingga moedah kedjadian 
pembrentian pegawai terdjadi karena pembentjian. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
»PERSATOEAN VAKBONDEN HINDIA I. Peratoeran oemoem. ARTIKEL 1. 
Perminta'an masoek djadi anggota ini persatoean haroes disampaikan dengan 
soerat kepada bestuu P. V. H., dengan menerangkan sanggoep mendjalankan 
dan takloek kepada peratoeran-peratoeran jang terseboet dalam statuten dan 
huishoudelijk reglement P. V. H. dan poetoesan Algemeend Vergadering ARTIKEL 
2. Tahoen perhimpoenan ini moelai 1 Januari sampa 31 December. Saban tahoen 
pada boelan Februari bestuu mengeloearkan verslag tentang hal ichwalnja F V. 
H. dan semoea peroesaha'an pada tahoen jang laloe Verslag itoe diberitahoekan 
kepada leden dengadjalan dimoeat dalam orgaan atau dengan djala lainnja 
ARTIKEL 3. Anggota hilang haknja minta berhenti dengan djalan soerat kepada a. 
bestuur. dikeloearkan. b. tida bajar contributie lama2nja doea kwartaal c. 
ARTIKEL 4 Bestuur berhak mengeloearkan anggota boeat sementara wektoe 
(schorsen). Jang memoetoeskan lepas sama sekali, jalah algemeene 
Vergadering. Poetoesan lepas itoe diberi tahoekan kepada anggota jang dilepas 
dengan djalan soerat disertai dengan keterangan jang djelas II. Madjelis wakil 
dan bestuur. ARTIKEL 5. Tiap - tiap vakbond berhak mengirim seorang wakil dan 
seorang pengganti (plaatsvervanger) Maka wakil-wakil mendjadi madjelis wakil 
(Raad van Gedelegeerden) dari P. V. H. Madjelis wakil itoe memilih dari 
madjelisnja boeat bestuur 


Seorang voorzitter, seorang onder voorzitter, seorang secretaris - 
penningmeester dan sedikitnja doea orang commissarissen. Bestuur 
mengerdjakan poetoesan2 Algemeene Vergadering dan lain - lain jang tidak 
menjalah statuten dan H. R. Wakil-wakil madjelis pada tiap-tiap tahoen pada 
boelan Januari ditentoekan oleh vakbond-vakbond jang masoek anggota P. V. H. 
Wakil2 doedoek dalam madjelis sesoedahnja Algemeene Vergadering dan dari 
wakil - wakil itoe dipilih bestuurnja. Kalau ada boekaan pangkat bestuur, madjelis 
wakil jang menentoekan gantinja lid bestuur jang pergi itoe. Kalau ada boekaan 


pangkat madjelis wakil maka vakbond jang kehilangan wakil itoe menentoekan 
gantinja III. Afdeeling P. V. H ARTIKEL 6. Soepaja dapet bekerdja bersama - sama, 
pada satoe tempat ada 2 atau lebih tjabang vakbond jang telah masoek P. V. H., 
bestuur dari tjabang itoe haroes berserikat mendjadi satoe dan berdiri sebagai 
afdeeling P. V. H. ARTIKEL 7 Afdeeling P. V. H. boleh bikin atoeran sendiri tetapi 
tidak boleh menjalahi statuten dan H. RP. V. H. dan poetoesan Algemeene 
Vergadering ARTIKEL 8 Afdeeling P. V. H. berhak kirim wakil dan voorstel - 
voorstel boeat dibitjarakan dalam Alge meene Vergadering P. V. P. Wakil 
afdeeling P. V. H. tidak berhak soeara (stem, ARTIKEL 9. Tiap-tiap tahoen 
sebeloemnja boelan Februari, afdeeling P. V. H. haroes bikin verslag kepada 
bestuur P. V. H. tentang hal-hal jang telah dikerdjakan dalam tahoen jang telah 
laloe. ARTIKEL 10 Ketjoeali jang terseboet di atas, afdeeling P. V. H. merdeka 
dalam pekerdjaannja jang tidak menjalah itatuten H. R. dan Algemeene 
Vergadering IV. Algemeene - Vergadering (A. V.) ARTIKEK 11. Algemeene 
Vergadering P. V. H. terdjadi dar wakil-wakil vakbond-vakbond jang soedah 
masoek dalam P. V. H. dan afdeeling-afdeeling P. V. H. Saben tahoen pada 
boelan jang ditentoekan oleh A. V. jang laloe diadakan vergadering tahoenan 
(jaarvergadering) P. V. H. di tempat jang telah ditentoekan oleh A. V. jang laloe. 
Biajanja A. V. dan onkost gedelegeerden dipikoel oleh P. V. H. ARTIKEL 12. 
Algemeene Vergadering tahoenan itoe membitjarakan; aarverslag dan financieel 
verslag. voorstel-voorste begrooting onkost-onkost P. V. H. bagi tahoe. jang 
akan datang pimpinan P. V. H. d. e, dan lain-lain perkara. ARTIKEL 13 A. V. loear 
biasa diadakan kalau dipinta oleh bestuur a 


dan disjahkan soeara jang terbanjak. ARTIKEL 21 A. V. dianggap sjah, kalau 
vakbonden jang mengirimkan wakilnja atau soearanja lebih (separo) nja dari 
banjaknja sekalian lid P. V. F. VIII. Hal wang. ARTIKEL. 22 Tiap-tiap lid diwadjibkan 
membajar tiap - tiap seorang lid-vakbond f 0.10 (sepoeloeh cent) setahoen, 
dibajar lebih dahoeloe (vooruitbetaling dalam tiap-tiap kwartaa Tiap-tiap 
vakbond jang djadi lidnja P. V. H. diwadjibkan membajar contributie sebesar- 
besarnja f 500.— setahoen, dan sedikit-sedikitnja f 15.— setahoen ARTIKEL 23 
Apabila wang terseboet dalam artikel 22 tiada menjoekoepi goena biaja P. V. H., 
bestuur haroes minta timbangannja madjelis wakil bagaimana batoetnja 
diperboeat. ARTIKEL 24. Tiap-tiap tahoen diadakan commissie oleh A. V boeat 
menerima wang kas P. V. H. dan pendapatan commissie itoe disiarkan kepada 
leden, atau didalam Algemeene Vergadering jang akan datang IX. Hal orgaan. 
ARTIKEL 25 Redactie dan Administratie orgaan ditetapkan oleh A. V. P. V. H. 
ARTIKEL 26. pertjoema (graties Orgaan diberikan dengan kepada lid-lidnja, jaitoe 
kepada wakil-wakil vak bond, hoofdbestuurnja, tjabangnja dan afdeeling 
afdeeling P. V. H. Selain dari mareka itoe haroes membajar sebaga langganan X. 
Hal lain-lain. ARTIKEL 27 Dalam hal jang penting dan kesoesoe, bestuur boleh 
mengatoer perkara-perkara jang beloem ter atoer didalam huishoudelijk 
reglement ini, atau A. V. hingga pada A. V. jang akan datang, XI. Bestuur. 
ARTIKEL 28 Boeat pertama kali jang dipilih mendjadi bes tuur P. V. H. jaitoe 
menoeroet poetoesan A. VP. V. H. pada tanggal 25 December 1922 d Semarang 
t. Soeroso wakil H.B. V.I.P.B.O.W Voorzitter Secretaris-Penningmeester t. 


Wardikoen idem. Commissarissen tt I. t. Djokosoemarwono wakil V. S. T. P. II. t. 
Kartodarmodjo dan ,, Kweekschoolbond P. F. B III. t. Ngadino Akan disamboeng 


VERGADERINGEN 


sedikitnja 3 vakbonden jang soedah djadi b anggotanja P. V. H. sedikitnja 10 
afdeeling P. V. H. A. V. loear biasa itoe diadakan 2 boelan sesoedahnja 
permintaan, jang pakai alasan tjoekoep diterima oleh bestuur ARTIKEL 14 
Semoea lid vakbond jang mendjadi lidnja P. V. H boleh datang mengoendjoengi 
pada A. V. P. V. H. Bestuur boleh mengoendang (mengoelemi) orang lain-lain 
Jang berhak bitjara semoea wakilnja vakbond jang soedah masoek dalam P. V. H. 
dan afd. P. V. H. V. Hak soeara (stemrecht) ARTIKEL 15. Jang berhak soeara 
(stem) dalam A. V. P. V. H aitoe sekalian wakil-wakil vakbond jang soedah 
masoek P. V. H. Banjaknja stem dari tiap-tiap vakbond 1% dari djoemblah 
ledennja, dengan minimum 1 stemmaximum 100 stem. Wakil afd. P. V. H. tidak 
berhak soeara stem). VI. Pimpinan Algemeene-Vergadering ARTIKEL 16 
Voorzitter, atau kalau berhalangan, onder voorzitter bestuur mesti memimpin A. 
V. „Kalat doea-doeanja berhalangan, maka bestuur memilih pemimpinnja 
vergadering itoe. VII. Besloten vergadering (vergadering toetoepan) 17 ARTIKEL 
Bestuur berhak mengadakan A. V. tertoetoep Demikian djoega sedikitnja 3 
vakbonden jang djad lidnja P.V.H. dan 10 afdeelingen P.V.H. berhal minta 
diadakan vergadering tertoetoep Semoea poetoesan dalam vergadering 
tertoetoe itoe dimoeat didalam verslag, tetapi pembitjaraan tiada boleh 
dimoeatkan Notulen besloten vergadering itoe mesti dibikin oleh secretaris dan 
disjahkan oleh A. V. itoe djoega. ARTIKEL 18 Apa jang mesti dibitjarakan dalam 
vergadering tahoenan, oleh bestuur sebeloemnja 3 boelan soedah diterimakan 
kepada vakbond - vakbond jang djadi lid Perkara-perkara jang minta dibitjarakan 
dalam A. V. tahoenan, sebeloem 2 boelan haroes telan diterimakan oleh 
secretaris ARTIKEL 19 Jang berhak memasoekkan voorstel jaitoe vak bonden 
jang telah djadi lid dengan lantaran wakilnja dan afd. P. V. H ARTIKEL 20. Apa 
jang dibitjarakan dalam A. V. dipoetoes 


VERGADERING GROEP-SAMPANG Pada hari Ahat tanggal 16 April "23 di groep 
Pandhuis Sampang, telah kedjadian leden-vergadering di roemahnja toean T. A. 
Soetedjo di koer djoengi oleh sekalian leden Djam 9 vergadering di boeka oleh 
toean T. A Soetedjo, dan mengoetjap banjak trima kasih seperti biasa, serta 
membitjarakan tentang adanja perkoempoelan P. P. P. B. jang sekarang ini: 
setelah itoe lantas memilih Consul, sebab Consul jang lama soedah di pindah ke 
Pandhuis Patjiran Maka menoeroet soeara jang banjak toean Hardjo soewito 
onder-Beheerder di pilih mendjadi Consul Setelah toean Hardjosoewito menerima 
angkatan tadi, lantas menerangkan keadaannja pada djaman doeloe sampai 
soepaia keroekoenan kita jang tidak sedikit keperloeannja ini bisa mendjadi 
koeat, dan mengharap kepada sekalian leden soepaia bisa bergiat toendjang - 
menoendjang: dan dia menerangkan djoega tentang bagaimana taktieknja 
kaoem kapitaal terhadap kepada kita sekalian Setelah itoe toean 
Prawiroamidjojo menjamboeng pidato, menerangkan tentang hal nasibnja orang 
mendjadi kaoem boeroeh dan nasibnja perkoempoelan kita Djam 11 vergadering 
di toetoep dengan slamat Verslaggever VERGADERING afd. P. P. P. B. 


DJOMBANG. Pada hari Minggoe ddo. 22/4-'23 oleh toea Mangkoesoeprapto. P. P. 
P. B. Djombang, diada kan leden vergadering dengan dikoendjoengi segenap 
leden, dan pihak loearan + 20 orang, moela bitjara djam 10 siang, teroetama t. 
Mangkoesoeprapto mengoeraikan berhoeboeng dengan kalan kaboetnja nasib 
kita sebagi orgaan soeara BoeA mipoetra no. 5—6 Hai soedara2 siapakah sama- 
sama mengoeatkan vakbond kita, jang merasa beloem mempersatoekan dirinja 
sigralah menoendjang koempoel dalam kalangan P. P. P. B. tjoba soedara 
pikirkan bekerdja dalam pandhuis, djikalau kita mendapat sengsara soedara 
djaga kasangsaraan, sebaliknja: kita dapat senang, soedara djoega dapat senang 
Sebab dari itoe, kita haroes beroesaha, teroe tama, kita mesti moehoen 
pertolongan Hoofd bestuur P. P. P. B. agar soepaja ia mengoeatkan dan 
melindoengi nasib kita, moehoen kapada jan berwadjib di dalam Congres jang 
akan datang sebagi voorstel jang terseboet ini 


IL IV 
lamat. 


Gratificatie taoenan soepaja diadakan sesoedahnja ini waktoe mengadap hariraja 
soepaj dikloearkan Gratificatie wakilan djabatan atasnja idem. Toetoep pegadean 
djam 2 siang. Beambte permoelaan benoemd f 30 Contributie borongan 
moehoen dirobah f 0.50 Djam 12 siang vergadering ditoetoep dengan 


Verslaggever 


VERSLAG PENDEK DARI VERG: COMITE PEMBANGOEN AFD. P. P. P. B. DI 
NGANDJOEK. Pada hari Minggoe tgl. 10 April 1923 C. P Afd. P. P. P. B. di 
Ngandjoek telah mengadakan Verg, bertempat di Gedong S. I. School dan de 


koendjoengi oleh 40 leden dari groep sono Ngandjoek dan Gondangkoelon. pagi 
Verg: diboeka oleh Voorzitter C Soerjonitihardjo dengan oetjapan sebaga Dan 
sangatlah sajangnja karena jang datan 3 groep sadja, sedang jang diberi tah 
koerang dari 9 groepen. Tetapi walaupoe berhoeboeng dengan keadaàn2 jang 
memkaoem boeroeh pegadaian oentoek bergera seharoesnjalah moelai pada ini 
hari saudara sebergerak bersama-sama sebagai sedia-kala. Kemoedijan Vooz: 
laloe membatja punt jang akan dibitjarakan dan achirnja tentan bageeren (punt 
|) diserahkan pada s. Siswo ngenalkan diri dan menoendjoekan ketjikarena jang 
hadlir hanja 3 groep sadja. Saudara - saudara sabenarnja pada dewas, 
haroeslah kita kaoem boeroeh bergerak bersa goena menoentoet perbaikan 
nasib dan goemenolak segala hal tindesan (keberatan) jang menimpa pada K. 
boeroeh oemoem. Sedang datangi perbaikan nasib dan linjapnja bahaja - bahaja 
in hanjalah tergantoeng pada keroekoenan dan satosanja Organisatie kita Pada 
zaman dahoeloe kala orang dengan hido merdika dan tjoekoep, tetapi dari 
sebabn zaman itoe beloem ada perhimpoenan dan pentian jang tjoekoep, maka 
terpaksalah dengan moedan orang dipermainkan dan di tindas. Terlebih-lebih 
poela pada zaman Radja-Radja, disitoelah senan tiasa timboel perang, dan 
peperangan itoe hanjalah keperloean kaoem Radja-Radja sadja Berhoeboeng 


dengan berselisihan antara Radja toe, maka dengan moedah politiek asoetan, 
asoeta jang mana jalah waktoe zaman V.O.I.C. (Veren niging Oost Indische 
Compagnie) dalam 300 j. t. I. spreker menerangkan pandjang lebar, hinga 
achirnja di Hindia sebagai sekarang ini keadaann Terlebih poela diterangkan 
betapa keboesoekannja kemadjoean mesin-mesin jang menimboelkan djoega 
bermatjam - matjam kesoesahan bagi perdagangan ketjil dan bagi K. boeroeh. 
Karena setelah mesin itoe timboel, kemoedijan K. modal dengan memboeta toeli 
tiada menghargai pada K. boeroehanja sedang sebenarnja jang terpenting 
sendiri jah kekoeatan K. boeroeh, tetapi K. boeroeh sedikitpoen ta'dapat 
perbaikan nasib. Dalam perang j. b. I. (th. 1914) itoe hanjalah keperloean 
(kemoerkaan K. modal sadja, karena dikemoedijan K. modal bisa beroentoeng 
besar jalah dari menaik-naikkan harga barang perdagangannja) Sedjak K. modal 
beroentoeng besar, disitoe K. boeroehnja ta'toeroet merasakannja, tetapi sedjak 
K. modal toeroen sedikit hatsilnja, K. boeroel Sedang oemoemnja di sama 
dilepasi enz.... Hindia sini orang soedah memakan didikan keboeroehan, 
disebabkan jalah dari politiek „ethiek jang ditimboelkan oleh V.O.I.C. djoega, 
terpaksalah orang hidoep soesah, karena dalam tempakeboeroehan soedah 
ta'menerima K. b. lagi. Begitoelah djahatnja kemodalan. (Kapitalisme) 
Timboelnja perkoempoelan boekannja dari asoe tan atau kehendaknja satoe 
doea pemimpin, tetap dari keadaan zaman dan djoega dari roesaknja tentang 
pergaoelan hidoep manoesia teroetama dari adanja bermatjam - matjam 
tindesan. Perhimpoenan Vak bonden djanganlah tinggal Ekonomie sadja, tetapi 
seharoesnjalah tjampoer djoega dalam politiek, karena kaoem modallah jang 
memaksanja, jaitoe perang doenia j. a. d. tentang perkara minjak tanah, 
disitoelah K. boeroeh poen akan merasakan paitgetirnja. Tetapi djika K. boeroeh 
sedoenia senantiasa organisatienja dan keroekoenannja tentoelah perang j. a. d. 
akan sirna Spreker laloe menoendjoekan tjonto2 tentang bagaimana besar 
keperloeannja keroekoenan, dan menerangkan poela pandjang lebar betapa 
sebabsebabnja kealahan pemogokan j. b. I. Soerjonitihardjo. Menerangkan 
tentang bagaimana moela - moelanja pegadejan terpegang gouvernement 
hingga sampai pada sekarang ini, jang tentoenja hatsil itoe goena menambah 
kas negri, dan goena menjoekoepi penghidoepan K. boeroehnja, tetapi 
keadaannja tiada sesoeai dengan itoe behkan djaoeh dari pada tjoekoep Sedang 
menoeroet art: 55 R. R. pemerintahlah haroes menjoekoepi segala hal 
kesoesahan ra'jatnja Spreker laloe mengoelang tentang kedjahatan2 K. modal, 
jalah sedjak ia beroentoeng besar, tiada lah memikirkan K. boeroehnja, tetapi 
sedjak in toeroen sedikit hatsilnja, K. boeroeh ditoeroenkan belandjanja atau 
sama dilepas enz... Maka dari itoe bersatoelah dalam P. P. P. B. S. Tisnorahardjo: 
Menerangkan walaupoen boekan pegawai pegadaian, tetapi oleh karena misih 
merasa djadi lid P. P. P. B. dan sebaga kaoem pergerakan, maka perloelah 
toeroet menjokong langkah kemadjoeannja P. P. P. B Saudara-saudara! 
Sabenarnja sabeloem terdjad pemogokan dalam doenia P. P. P. B. j. b. |. 
disitoeah P. P. P. B. soeatoe perhimpoenan jang sentausa dan madjoe di Hindia 
sini, tetapi sehabis pemogokan kaloet bolehlah dibilang moendoer sama sekali. 
Adapoen kekaloetan itoe entah dari sebab apa dan salahnja siapa, maka 
sekarang ta'perloelah dibitjarakan lagi, jang terpenting jalah koeatnja lagi 
organisatie kita P. P. P. B. Dan haraplah kekaloetan pemogokan j. b. I. itoe 


moedah-moedahan mendjadi peladjaran bagi saudara-saudara mana2 jang tiada 
benar, dan sebab lain-lainnja, achirnja saudara - saudara bisa menegoehkan 
poela persatoeannja teroetama fond-fondnja, agar soepaja djika di belakang ada 
perloe goena melepaskan sendjata pengabisan tiadalah terketjiwa lagi sebagai 
jang soedah P. P. P. B. soedah koembali poela sebagai sedia kala, dan H. B. poen 
soedah bekerdja sekerasanja goena menoentoet keboetoehan saudara sekalian 
djoega pada tgl. 27 Augt: 1922 oetoesan H. B soedah bersidang dimana 
Grivencommissie, tetapi djika taktiek politiek dan tenaganja H. B. itoe ta'dapat 
bantoean dari sekalian pegawai, achirnja koerang koeatnja dan tentang 
perhatiannja, karen memang kekoeatan H. B. itoe hanjalah tergantoeng dari 
pada kekoeatan (keroekoenan) ledennja jalah saudara sekalian Setelah verg: ini 
nanti mendirikan Afd: Tjabang P. P. P. B., maka seharoesnjalah achirnja bekerdja 


a-sama (bantoe-membantoe) dengan pergea'jat teroetama S. I. lebih sempoerna 
jalah tadi lidnja Radicale-Concentratie, karena itoe 


II. 0e) 
Uitkeuring di minta sebagai biasanja (doe 
III. Soepaja di poetoes dalam congres, hal oeang 


enoentoet segala kaperloean kaoem tertindas eening f 6.— di kembalikan atau di 
bebaskan. 


en djoega rawirodihardjo: Menerangkan dengan sepalah bahwa sabeloem 
terdjadi pemogokan P. B. soeatoe perhimpoenan jang langkah njoeannja, tetapi 
achirnja lantas moendoer, kemoendoeran itoe seharoesnjalah moelai dari ini 
bersatoe poela dalam P. P. P. B. karen P. B. itoelah perlindoengan kita. Di Groep 
osono soedah lamalah bangoen koembali pi di kanan kiri misih tinggal diam 
sadja oem bangoen) maka moedah - moedahanlah ati berdiri Afd: Tjabang bisa 
bergerak lang 


Sing. Spreker menoendjoekan moefacatnja bah wa nanti Afd Tjabang P. P. P. B. 
disini mendjadi lidnja Radicale-concentratie. Djoega pada sabeloemnja. Groep 
Kertosono poen soedah mendjad idnja sub comite Radicale-concentratie di Kerto 


ono. 


IV. Soepaja dalam kantoor pegadaian di adakan koelie boeat angkat-angkat 
barang-barang goedang ang keloear masoek dari roemah gadai V. Kekoeatan 
Beambte di tetapkan sebagai atoeran lama 10.000 potong satoe satoe Beambte 
dalam 1 tahoen VI. Atoeran hal tijdelijk w. Beambte minta loepaja di bebaskan 
(di tiadakan). VII. Toetoepnja kantoor pegadaian minta djam 2. siang soedah 
toetoep loket. 2 t/m 3. menoeoep boekoe-boekoe administratie. VIII. Toean 
Sosrokardono diminta mendjadi bestuurnja P. P. P. B. lagi. Karena ta'ada 
voorstel-voorstel lagi, dan boeat pilihan lid H. B. telah terkirim lebih doeloe, 
maka vergadering laloe di toetoep dengan selamat. Verslaggever 


VERGADERING GROEP P. P. P. B KOETOARDJO. 


S. Tisnorahardjo: Saudara-saudara ! sabenarnja rgerakan kita sekarang ini 
haroeslah memandang bada reactieonair, maka pergerakan kita itoe pen 
seharoesnjalah berhaloean revolutieonair. Pada hari malam Djoemaät 
menghadap Saptoe Sedjak timboelnja berselisihan diantara kaoen .t. 23-3-'23 
Groep terseboet, telah diadakan verDjokdjaän dengan kaoem Semarangan 
(Commujadering P. P. P. B. di roemahnja saudara Partonisten) dalam tahoen jang 
telah silam, di sitoelah dihardjo, dengan dipimpin oleh saudara toean 
oemoemnja lid P. P. P. B. walaupoen kebanjakan Martodiredjo, sebagai lid H. B. 
Dihadeliri oleh beloem mengerti erti dan kehendaknja Communis 5 leden, 
diantaranja ada 3 orang dari pandhuis (membentji me, soedah toeroet mentjoetji 
maki Poerworedjo padanja) Djam 6 petang hari, vergadering diboeka oleh Maka 
maskipoen ini boekannja verg. P. K. I. saudara Martodiredjo, dengan oetjapan 
memberi 


tetapi perloelah diterangkan sekedarnja erti Comslamat pada jang berhadlir, dan 
membilang terima munist, Communisme itoe, agar soepaja tiada kasih, atas 
kedermawaännja saudara Partodihardjo ragoe - ragoe lagi, karena ini verg. 
djoega pimjang telah memberi tempat oentoek vergadering 


pinannja K. Communist. S. Siswo: Laloe menerangkan pandjang - lebar tentang 
maksoed dan toedjoean Communisme, dan diterangkan poela satoe-persatoe 
moelai dari pada perkataän Communist, Communisten, Communistisch dan 
Communisme enz Saudara, memang sebenarnjalah bahwa perge 


Sasoedahnja beliau, menerangkan tentang goenanja orang berserikat, dan 
menerangkan pergerakan2 politiek atau vakbeweging dengan pandjang lebar 
Begitoepoen mengoelangkan tentang azas - azas P. P. P. B. dan keadaän P. P. P. 
B. pada ini waktoe, menjatakan tidak koetjiwanja. Lagi poela menerangkan 
koetika beliau mendjadi lid Griven 


rakan kita sekarang ini haroes Revolutieonair Comm: di Batavia dengan saloeas - 
loeasnja. karena reactielah jang memaksanja. Adapoen keOleh sebab 
katerangan-katerangan, soedah samalahan pemogokan j. b. I. itoe, barangkali 
wer pai tjoekoep laloe menanja kepada jang hadlir : 


alam beloem menentoekan S. Soerjonitihardjo: Mengoelangi punt no. II jalah 
menetapkan zetelnja Afd. Tjb. P. P. P. B. adapoen menoeroet soeara terbanjak 
jalah bertempat di Kertosono. Punt no. III pilihan bestuur Tjabang, adapoen jang 
terpilih jalah: 


Voorzitter Ond. Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris II III 


Soenarjo. T. Tisnorahardjo. Prawirodihardjo. Sastrokoesoemo. Wirjosoemarto 
Notowardojo Notosoehardjo .. Setelah tjoekoep pilihan bestuur, laloe Voorz. 

Comite S. Soerjonitihardjo menjerahkan pimpinan verg. pada Voorzitter Afd. 
Tjabang, tetapi oleh karena T. Soenarjo tiada datang, maka kemoedian 


diserahkan pada Ond. Voorzitter T. Tisnorahardjo T. Tisnorahardjo: 
Menoendjoekan kesanggoe pannja atas pilihan Ond. Voorz, itoe, dan sanggoep 
poela bekerdja sekoeat2nja dalam badan P. P. P. B., begitoepoen djoega 
moedah-moedahan saudara bergerak teroes dan menetapi koeadjibannja Lid P. 
P. P. B. masing2, spreker laloe menerangkan betapa maksoed dan keperloeannja 
Radicale-Concentratie, terlebih poela menilik keadaan2 jang memaksa pada kita 
sekarang ini seharoesnjalah Afd. Tjabang P. P. P. B. disini toeroet mendjadi lidnja 
Radicale-Concentratie T. Soerjonitihardjo: Mengoelangi lagi tentang erti dan 
kehendaknja Radicale-Concentratie dengan andjang lebar, achirnja Afd. Tjb. P. P. 
P. B. di Kertosono moelai ini hari tetap toeroet mendjadi lidnja Radicale- 
Concentratie T. Tisnorahardjo: Membitjarakan punt 4 teroetama menerima 
voorstel2 jang akan di madjoekan pada Congres P. P. P. B. j.a.d. Adapoen 
voorstel jang di madjoekan bersama ini djoega pada H. B. minta dengan sangat 
tetapnja T. Sosrokardond sebagai Voorzitter dari H. B. P. P. P. B." Laloe spreker 
menerangkan pendapatannja oetoesan H. B. jang telah bersidang dalam Griever 
Commissie pada 27 Augustus 1922 jaitoe tentang mengoeatkan 21 fatsal dan di 
antaranja: bab 1e, 2e, 3e, 4e, 5e dan 6e jalah jang termoeat dalam S. B. no. 20- 
21 ddo. 1-15 November 1922. Kemoedian verg. moefacat dan mengoeatkan 
pembitja raan oetoesan H. B. itoe, Adapoen voorstel2 lainnja jang akan di 
madjoekan pada Conggres j. a. d. nanti setelah Best. Tjabang propaganda di 
groepa dalam ressortnja jang beloem bangoen, dan sasoe dahnja bangoen 
semoea nanti Afd. Tjabang mengadakan verg. goena mempersatoekan segala 
voorstel dari groep-groep itoe, achirnja dimadjoekan bersama - sama pada 
Conggres j. a. d., teroetama disitoe menetapkan djoega oetoesan pada Conggres 
Djam 11 siang verg. ditoetoep dengan slamat Verslag-gever. 


Siapakah saudara-saudara jang akan bertanja kepadanja, tentang hal-hal P. P. P. 
B. dan bagaimanakah rasa saudara-saudara, apa misih setoedjoe akan 
kembalinja mendjadi lid: laloe didjawab jang hadlir, menerangkan setoedjoenja 
kembali ke badan P. P. P. B. jaitoe toean Saridjo, 2 toean Djojowasito, 3 toean 1 
Kartodiredjo, 4 toean Partodiredjo, 5 toean Wasito hardjo, 6 t. Tjokrosoekarto 
Adapoen saudara dari Poerworedja, poen taketinggalan Kemoedian dari itoe 
laloe pilihan Consul Groep Koetoardjo, adapoen jang terpilih dengan stem jang 
erbanjak ialah: saudara Martowidjojo Lid no. 765 Vergadering laloe ditoetoep 
djam % 8 petang hari dengan slamat. Verslaggever. 


GROEP KEPANDJEN Pada hari malam minggoe ddo. 14. April "23 elah di adakan 
leden vergadering di roemahnja Consul t. Prawirosoemarto dengan di 
koendjoengi 11. leden, dan 5 leden jang tiada datang karena berhalangan. Djam 
9. malam vergadering di moelaikan oleh toean Consul: Oleh karena H. B. akan 
mengadakan congres dalam pengabisan boelan April ini, maka pertim bangan 
sekalian leden jang datang di vergadering dan telah di moefakati, akan 
mengirimkan voorstelvoorstel jang akan dibitjarakan dalam congres dan 
poetoesan voorstel-voorstel dalam vergadering sebagai berikoet I. Minta dengan 
sangat soepaja H. B. akan menghemat hal ongkost-ongkost dan keperloean P. P. 
P. B. djangan sampai mendjadikan keberatannja leden, soepaja P. P. P. B. hidoep 
soeboer lagi 


VERGADERING afd. KOEDOES. Pada hari Minggoe 8 April 1923, P. P. P. B. fdeeling 
Koedoes telah mengadakan Alg. leden vergadering bertempat di roemah bolah 
Djawa „S. M. P. Koedoes di koendjoengi leden P.P.P.B. Koedoes dan Gadjah, 
tamoe pehak politie 1 asa sistent - wedono, dan 4 manteri politie kotta, di pimpin 
oleh oetoesan Hoofd Bestuur P. P. P. B. saudara toean Soerat - Hardjomartojo. 
Vergadering djam 9 pagi di boeka oleh saudara Tisnosoedarmo Consul, sebagai 
biasa Pertama-tama akan mempersilahkan bitjara kepada lid saudara 
Martodipoetro Hoofd-schatter di sana, jaitoe tentang hal ia sampai kedjadian 
mendapat poekoelan dari Hoofd Beheerdernja Akan tetapi dari sebab ia ada 
kesempatan tempoakan menjoekoepi keperloean pergi ke Temang goeng 
dengan brangkat tram djam 8%, djad joema kasih soerat officiél pada 
vergadering, tentang hal-hal dia poenja perkara dari awal-moeanja hingga 
achirnja Oleh saudara Consul di terangkan, begitoelah memang selamanja goda 
- godanja dan rintang rintangan dari fehak Chef-chef dengan lekas hing gap 
kepada toeboeh kita, kalau tida berroekoen, berkoempoel mengedjar bersama - 
sama barang sesoeatoe pokok, nistjaja rintangan-rintangan itoe akan teroes - 
meneroes, spreker melahirkan amat temeneselannja kalau P. P. P. B. kita tidak 
bisa koeat kombali lagi, akan mendjaga keslamatan dan kemakmoeran di dalam 
dienst maoepoen di loear dienst Setelah itoe pimpinan di samboet oleh saudara 
betoesan Hoofd Bestuur, mempermakloemkan dengan pandjang lebar dan 
seloeas-loeasnja langkah lakoenja kita mengatoer Vak organisatie dengan djalan 
jang tegak dan tegas: dengan pelbagai pertjontoan, meloekiskan gambar- 
gambar sebaga berikoet: Kaum kapitalisten selamanja akan meroesakkan 
kemenoesiaan kita anak Hindia: kita, rajat doenia tertindas, terikat olehnja 
hingga ilang rasanja dan egala haknja; sedang kepada bangsawan jang hanja 
nengoetamakan kaperloean diri sendiri. Maka wadjiblah kita bergerak, berichtiar, 
dan berkoemoel: [jang sama maksoednja). Ectische politiek di pergoenakan, atau 
di pegangnja oleh Pemerintah api kita tidak merasa boeah oetamanja Ectische 
politiek itoe. Selandjoetnja beliau menerangkan perkara grierencommissie: 
salariscommissie, rechtpositie, dengan singkatnja: teroes membitjarakan dan 
meloekiskan, bahwa pada masa sekarang ini nasibnja pegawai pegadaian 
poelanglah poela sebagai djaman koeno lagi seperti pada th. 1915-1916, jaitoe 
banjak Beheerder menganggap kepada pegawainja tidak berdradjat manoesia 
lagi. Disebabkan soedah begitoe makan tempo, vergadering di samboetnja oleh 
Consul akan menjampaikan maksoednja Olehnja memberi keterangan kepada 
vergade ring tidak oesah di beberkan dengan pandjang 


Voorzitter, saudara Ond. idem 1: 2 Secretarissen * 


lebar betapa maksoednja kita berkoempoel, berroekoen, ingatlah peribahasa 
orang: Vele kleintjes maakt een groot". Keroekoenan jang mana dengan jang 
sama di toedjoenja akan kasampaian djoega maksoednja, djanganlah sama 
pitjah - pitjah djad beberapa partij-partij (ertinja: mendjadi beberapa golongan 
jang achirnja moedah roesaknja: kita bekerdja mentjari makan berichtiar djoega 
perkeslamatannja dalam lahir dan bathin djoea. Di rasa vergadering sampai 
kenjang menerima hasehatnja oetoesan H. B., laloe pilihan tetapnja 
fdeelingsbestuursleden: menoeroet soeara jang oemoem di pilihnja: 
Djojomihardjo, Schatter Hardjopranoto, . Tisnosoedarmo, Kodrad Beambte, II 


tidak datang. Abdulrackim Penn. Beambte, Atmotenojo 41 Comm. . Markiman II t 
Il Soeparman n IV Schatter. Soekiban Karsipan. Consul Koedoes, ". P Setelah itoe 
mempersilahkan saudara - saudara, jang akan kasi nasehat pada vergadering. 
Saudara betoesan H. B. menambah keterangan soepaja bekerdja teroes dengan 
sasoenggoehnja, dan bikin propaganda kepada lain-lain groep jang beloem 
bangoen, agar lekas kembali kekoeatan P.P.P.B. sebagai sedia kala. Vergadering 
di toetoep dengan slamat pada djam 12,10 tengah hari, laloe membikin bestuurs 
vergadering. Koedoes 8 April 1923 Verslaggever. 


VERGADERING P. P. P. B. DI KEBOEMEN Pada hari malem minggoe tanggal 25 
Maart 923 pegawai-pegawai pegadean Keboemen telah mengadakan 
vergadering di roemah toean Partosoedarmo schatter dari pegadean terseboet 
Vergadering ini telah dikoendjoengi segenap edennja jang pada masa ini telah 
masoek kembal pada kalangan P. P. P. B. dan dikoendjoengi oleh laudara- 
saudara kita jang pada waktoe ini beloem masoek kembali pada kalangan P. P. P. 
B. itoe Kira poekoel 8% vergadering diboeka oleh audara oetoesan hoofd bestuur 
P. P. P. B. dar Djokjakarta. Selelah beliau ini menerangkan pandjang lebar bahwa 
azas-azasnja perkoempoelan dan sebetoelnja kita kaoem boeroeh dengan 
seharoesnja misti mempoenjai persatoean, saudaraang beloem masoek laloe 
menimbang dan memoetoeskan bahwa ini waktoe perloe masoel kembali pada 
kalangan kita. Poetoesan vergadering. Vergadering telah memoetoeskan, minta 
keras le. soepaja wang contributi ditoeroenkan djad Yo dari gadjih-gadjihnja 
leden, paling banjak f 1.— Barang siapa sadja jang terpilih djadi bestuur: 2e 
Consul dan bestuur lain-lainnja jang mengambi dari pegawai pegadean, 
moehoen dibebaskan dari pembajaran wang contributie. Pilihan Consul: jang 
ditetapkan oleh soeara 3e. terbanjak: Partosoedarmo. Vergadering menetapkan 
voorlopig afdeeling; 4e afdeeling ini diwadjibkan mempoenjai ressort groep 
Gombong, Karanganjar Petanahan, Koetawinangoen. Adapoen jang terpilih djadi 
voorloopig afdee lingsbestuur Tjokrosoemarto H: sch Voorzitter toean 1e. 
Soedarmoatmodjo le. Secretaris sch " Sastromidjaja H. 3e. Commissaris sch: " 
Hardjowikarto sch: “ Sebeloemnja vergadering ditoetoep lebih dahoeoe toean 
oetoesan hoofd bestuur memberi extra lidikan, dan mengoesahakan bahwa ini 
persatoean djangan sekali-kali sampai terdjeroemoes oleh P. E. B. Poekoel 12 
malem vergadering ditoetoep dengan slamat Verslaggever. 


GROEP NGANDJOEK. Pada hari malam Djemahat Wage tg. 12/13 April 1923 di 
Ngandjoek telah mengadakan oprichting vergadering P.P.P.B. dengan 
pimpinannja Soerjonitihardjo dengan memoetoeskan Mendirikan Groep dengan 
memilih Consul jalah t. Soemodimedjo. II Mendirikan Comite Pembangoen Afd. P 
P.P.B. terdiri atas saudara2 t. Soerjonitihardjo President) t. Moenandar 
(Tisnorahardjo), (Secretaris). T. Wirjosoemarto dan Darmowi sastro 


(Commissaris). III Nanti tg. 19/4-1923 j. a. d. diadakan Openbaan Vergadering 
boeat mendirikan afdeeling P P. P. B. IV a tjara-tjara pembajar Contributie dan 
BewijsBewijsnja sekarang bagaimana: Kapan diadakan Congres C Taktik H. B. P. 
P. P. B. sekarang bagaimana d Dan lain-lainnja soepaja diberi katerangan jang 
lebih djelas Dari adanja Lid P. P. P. B. dalam groep d Ngandjoek sekarang 
sebagai mana dibawah ini: I. Soemodimedjo. Beambte 2. M. Soemodanoedjo 
Hoofdschatter. Notowardojo 3.R. Kasier. 4 Djojowisastro Shatter. 5. 
Darmowisastro Beambte. telah mendjadi lid baroe 6. Hardjosoemarto andahan 
dari Djomblang 7. Hardjosoemarto h (Scheribon). 8. Sastrohardjo Kadijo 10. M 
Prawirosoemarto * 1.R. Reksopandojo 12. Moenandar (Tisnorahardjo) secrt: 
Locaa S. I. stoker dari Kertosono 13. Wirjosoemarto secr. S. I. School stoke dari 
Kalangbret (Toeloengagoeng Dari pada itoe hal pembajaran Contribu moelai 
pada tg. 1 Mei 1923 Verslaggeven ONDODONDENOEND ONDERD Oe Allah 
Bakhsh. doekoen Hindoestan. 


PROBOLINGGO BERSIAP. Berhoeboeng dengan soeratnja Hoofd Bestuur P. P. B. di 
Djokjakarta tanggal 11 Maart 1923. Saudara toean Darmosentono, voorzitter 
afdeelings P. P. P. B. di Probolinggo telah datang di Groep-Groep dalam ressort 
afdeelingnja: 17/18 Maart '23 ka Soemberkareng. Pada hari tg. 8/19 di 
Probolinggoe . * 7 ka Dringo 21..» 2 „ka Gending. 1" „ka Tongas. E". A 325 
» » Ka Pedjarakan dan . saudara consul T. Reksodipoetro. Consul pada hari 
tanggal 19/30 Maart 1923 ke Djaboeng, Maka saudara-saudara jang berkeliling di 
mangroep-groep itoe sebagai propaganda, dan menerimakan kepada leden- 
leden blanco referandun oentoek memilih Hoofd Bestuur P. P. P. B. jang etap 
Adapoen jang di bitjarakan oleh saudara toean Darmosentono dan toean 
Reksodipoetro jaitoe menerangkan tentang maksoed dan kaperloeannja 
perserikatan kita, toean Darmosentono mengharap tegoehnja keroekoenan, 
djangan sampai kita ertjerei-berei, sebab tjerei-berei itoe bisa meroesakan hati, 
roesaknja hati bisa meroesakan diri, roesaknja hati dan diri meroesakan anak 
dan bini. Maka kedatangannja toean-toean itoe di mana groep, di terima dengan 
senang hati, oleh sekalian saudara - saudara leden P. P. P. B. Dan saudara2 di 
Dringo jaitoe toean2 1. Setjadipoera schatter, 2. Darmosentono beambte, 3. 
Soebari beambte 4. Soegihardjo beambte, 5. R. Moedani, dan 6 Sastrowidjojo, 
semoea sama minta masoek kembali mendjadi leden P. P. P. B. lagi Ini 
propaganda mendapat hasil baik Verslaggever. 


Pemberi tahoean. Kepada sekalian, jang kami bisa sanggoep kasih obat penjakit 
ambei, bawasir, laigwa tjie tjheng. Tanggoeng baik, sakit siphilis of harderan cre, 
sakit prempoean loeka dalam atau loear janaria, ini penjakit saja sanggoep bikin 
baik zonder operatie. Lain dari ini saja sedi 8 obat boeat segala penjakit. Sirop 
talib goena boeat perempoean jang datang boelan tida betoel, harga f 15.— 
Sirop dan poeder asthama mengi harga f 25.— Minjak aksir talib goena besar 
boeat bikin baik 20 penjakit harga 5.— . Pil talib goena boeat laki-laki jang 
koerang koeat harga 10.— 8 Minjak Afrika goena laki-laki harga 5.— Minjak 
hasanadjami boeat sakit toelang-toelang harga 5.— Poeder mata boeat sakit 
mata harga 2.50 Engelsch Olie goena segala roepa gatal dikoelit harga 5.— Zalf 


boeat ambei (Lai Gawa Tre f 25.— Tjheng) tanggoeng baik Poeder boeat ambei 
bawasir tang goeng baik f 25.— f 25.— Pil sakit kentjing tanggoeng baik 
Tanggoeng moestadjab. Dan ini obat soedah banjak dapat soerat poedjian dari 
orang besar-besar Shap Medisan ALLAH BAKHSH DOEKOEN HINDOE Ngabejan 
No. 185 — 54 — DJOKJAKARTA. 


soesoesoeasasesasas a Toean-toean ! Saudara-saudara Ajo! Bantoelah! Beli lot 
Premieleeningnja V. Drukkerij ,, SINAR-DJAWA N. — SOEPAJA: Peroesahaan kita 
Boemipoetera bisa sentausa, dan Orgaan kita „Sinar-Hindia" bisa djadi koeat 
akan membela kaperloean Ra'jat INGAT! AWAS! Tegoehnja maksoed jang 
termoelia bisa terdapat dari toean - toean poenja perbantoean. Semoea boeat 
satoe, Satoe boeat semoea. Toendjoekkan Keroekoenan kita Sekarang soedah 
sedia, lekaslah beli lot Premieleeningnja N. V. Drukkerij „Sinar-Djawa 1 lot harga 
f 2,60 Ketjoeali oentoek menegoehkan peroesahaan Druk kerij kita Boemipoetera 
N. V. Sinar-Djawa. djoega toean mempoenjai pengharapan oentoeng loear biasa 
menarik a Prijs No. 1 a f 10.000.— Kita persilahkan lekaslah beli djangan 
toenggoe-toenggoe dan boemr. Boleh beli di Drukkerij P. P 


SOEARA-SOEARA PARTI). 


SADARLAH ! Semendjak petjahnja pemogokan dalam panda huis Ngoepasan, 
soenjilah kalangan kita P.P.P.B. di sebabkan bergontjangnja kaoem pemogok, 
roepa-roepanja ragoe-ragoelah saudara-saudara akan memadjoekan pergerakan 
kita poela, lantaran dalam Afd: maoepoen dalam Groep-groep pada saat itoe 
djoega banjaklah jang toeroet berlomba dalam pemogokan. Sedang jang 
ketinggalan hanjalah tinggal dijem, teroetama poela dalam Groepgroep di desa- 
desa itoelah jang menjebabkan ragoe-ragoenja sekalian saudara-saudara. Akan 
tetapi saudara! kitapoen telah senang djoega bahwa pada saat ini tiap-tiap kita 
membatja soeara Boemipoetra menampaklah beberapa Groep maoepoen Afd. 
telah menegoehkan poela bendera kita P. P. P. B. kita pertjaja bahwa 
masingmasing itoelah dari oesahanja saudara jang telah fana betoel atas 
kemanoesian kita. Marilah saudara-saudara beramai-ramai menegoehkan 
persatoean kita poela sebagi djaman poerbakala (Berdirinja P. P. P. B.) oleh 
kerna pergerakan kita pada djaman itoe telah tersoehoer besar dan tegoehnja, 
sehingga mendjadikan keinginan oleh lain-lain perhimpoenan. Saudara! soenjinja 
pergerakan kita pada saat itoe, baharoelah mentjahari tempo jang baik, itoelah 
soedah selajaknja oleh kerna kita akan mengatoer organisatie kita poela, soenji 
itoelah orang tiada heran, bahwa pada saat itoe baharoe terdorong oleh penjakit 
pemogokan. Walau poen demikian, saudara ! pada saat ini djoega saudara- 
saudara telah banjak jang sadar mengoempoelkan kekoeatanja goena menolak 
rintangan-rintangan kita jang dilakoekan oleh Reactie. Reactie senantiasa 
mentjahari kesalahannja kaoem sekerdja goena melakoekan kekoewasaanja 
jang telah di pegangnja, mendjadi kita seharoesnja mendjaga kemoerkaanja 
Reactie soepaja djangan sampai menimpa kepada kaoem sekerdja. Saudara ! 
kekalkanlah pergerakan kita, dan tegoehkanlah persatoean kita, agar bisa 
tertjapai sekalian tjita-tjita kita, oleh kerna ketegoehan kita kaoem sekerdja bisa 
menolak segala rintangan. Ketahoeilah saudara-saudara sedang pada ini wektoe 
saudara kita Toean Sosrokardono telah koembali di pimpinan kita dan telah 


berdiri tegak di bawah bendera kita P. P. P. B. begitoe poen djoega beliau telah 
berdoedoek di medja Redactie poela saudara Sosro akan menegoehkan, dan 
akan mengekalkan atau poen akan mengatoer sekalian organisatie kita jang 
telah morat marit ini, agar bisa koembali sebagi sedia kala. Marilah saudara 
bersama-sama menegoehkan pergerakan kita, agar bisa mentjapai sekalian tjita- 
tjita kita ini. Wasalam BROTOKOESOEMO 


Marilah hai bangsakoe. Tengoklah di tanah Hindoe. Gerak sana amat madjoe. 
Apakah kita diam meloeloe. Kita haroes memperhatikan benar Soepaia kita tidak 
menasar. Pakailah fikiran pandjang dan lebar. Keras bekerdja, berhati sabar, 
Marilah sekarang moelai di karang. Dan lekas mendirikan tjabang Sebab soedah 
waktoenja sekarang. Meremboek keperloean P. P. P. B. jang terang. Bagai kita 
soedah njata. Perkoempoelan di poelau Madoera, Tinggal nama ta' poenja 
soeara, Dan ta' poenja salam dan kalam jang njata. Bangonlah bangon soedara. 
Lekaslah membikin soeara. Soepaia saudara ta' ketjiwa. Boeat mengoendjoengi 
congres ke Djokja. Moedah-moedahanlah seroean kami. Soepaia bisa di fikir dan 
di ingati. Lekas kirim voorstel dan motie. Goena di bitjarakan Congres di boelan 
Juni. 


atau sangat moersalnja hingga kemoedian hari perboeatannja itoe membawa 
kesengsaraan padanja: maka tidaklah tjelanja kalau orang menolong pada 
kesengsaraannja itoe, meskipoen satelah ditolongnja laloe diberi hoekoeman 
atau peladjaran setjoekoepnja jang sepadan dengan kesalahannja. Soeatoe 
orang jang merampok atau mengetjoe kalau ia dapat loeka dari perboeatannja 
itoe, pemerintah lebih doeloe memberi pertolongan mengobati dia sepatoetnja, 
sehingga tidak berbedadengan pengobatan pada orang-orang loeka lainnja jang 
boekan dari salahnja sendiri, meskipoen si-ketjoe tadi kemoedian akan 
didjatohkan hoekoeman gantoeng sekalipoen. Oleh karena itoe, hai saudara- 
saudarakoe! Pikirlah jang sedalam-dalamnja dengan ketenangan dan kesoetjian 
hati, dan berilah pertolongan sekedarnja pada anak-familienja saudara-saudara 
kaoem spooran jang sama mogok baroe - baroe ini, meskipoen saudara tidak 
menjetoedjoei atau menjalahkan pada bapa roemah tangganja jang sama mogok 
itoe. Saja pertjaja, bahwa tidak segenapnja menoesia meskipoen jang merasai 
nasibnja toeroet terbela) membenarkan pemogokan poenggawa spoor ini, 


SEROEAN! Bermoela bersama dengan ini. Menjampaikan hormat kami Kepada 
Redactie soeara ini. Istimewa poela kaoem Islami. Bakti dan salam koe sertakan. 
Kepada pembatja kita serahkan. Dan salam kepada sekalijan. Saudara-saudara 
kaoem pegadaian. Doeapoeloeh empat sair kita ingati. Tertoelis di Sampang 
negeri. Djikalau Redactie soeka dan senang hati. Mohon sedikit tempat soepaia 
di moeati. Di dalam s. k. Soeara-Boemipoetra. Agar di batja oleh saudara- 
saudara. Teroetama saudara2 di Madoera. Kalau setoedjoe soepaia di fikir 
dengan njata. Lebih dahoeloe penoelis mendoa, Kepada Toehan jang maha Esa. 
Moedah-moedahanlah bangsa kita. Mempoenjai rasa perasaan jang moelja. 
Djikalau penoelis mengingati Hidoepnja kaoem boeroeh di zaman ini. Soenggoeh 
rasanja memiloekan hati. Sebab nasibnja djaoeh dihargai. Kita semoea haroes 
bersatoe Iman koeat melenjapkan hantoe. Tanah Hindia merdika tentoe. Angan- 
angan ta' akan boentoe. Dalam golongan boeroeh sendiri. Hendaklah orang 


koempoel bersatoe hati. Mengatoer koeatnja organisatie. Sebab hal itoe ada 
perloe sekali. Dalam tiap-tiap golongan. jalah golongan segala pekerdjaan. 
Teroetama kaoem pegadaian. Mereka itoe mempoenjai perkoempoelan. 
Toendjang dan sokong bersama-sama. Agar tertjapai kenangan kita. Orang 
bekerdja tjari oetama. Oeang keloear tidak pertjoema. oen itoe mendjadi 
sentosa. haroes roekoen sebisa-bisa. a tidak moedah dipaksa. kapitaal jang loba 
tama. Dapat ra'jat memilih teroes. Akan wakil kita jang haroes. Perlindoengi 
badan jang koeroes. Aman di tjari, nasib di oeroes. Toendjang dan sokong kerdja 
jang moelja. Djangan ragoe-ragoe bangsa Hindia. Jakinkan betoel akan dia. 
Bekerdja soepaia tidak di sia-sia. Printahnja madjikan dengan kesoesoe. Bekerdja 
djangan terboeroe-boeroe. Soepaia kita tidak keliroe. Barang poetih bisa di 
anggap biroe. Kita berseroe kepada saudara. Sebab sebeloemnja ta' mengira. 
Pengandjoer di poelau Madoera Sama tidoer ta' poenja soeara. 


E.A.k2A*2AaNM2A 


Pemberitaàn. Menoeroet banjaknja referandum tentang pilihan boeat 
Bondsbestuur P. P. P. B. baroe, jang telah kita terima dari saudara-saudara leden 
P. P. P. B. maka pendapatannja angka dari stem itoe sebagai dibawah ini: 


1.V 


Candida | 2 A S 33 s4 od 88. 0 
ten. 


O. S. 340 97 
Tjokroa 
minoto 


H. A. 16 1 1 6 


Abdoel 1 
Moeis 


Sosroka | 23 176 156 12 3 
rdono 


Soerjap | 11 235 24 28 
ranoto 


Soerat 6 285 77 
Hardjo 
martojo 


Djajeng 9 240 9 
soedar 
mo 


Martodi 8 1 11 360 14 
redjo 


Tedjom |6 22 26 10 35 11 
artojo 


Soekirm 11 197 28 3 152 
an 
Dipowir 7 8 223 
edjo 


Soemarl 10 12 13 253 
an 


Soekar 5 4 21 8 207 


man 
Tjitroso 
ebono 


Moham 
ad 
Sanoesi 


Tirtokoe 
soemo 


24 


Djojoso 
ediro 


Moham 
ad 
Hasan 


26 


Goenaw 
an 


75 


Notowe 
rdojo 


Mangoe 
nredjo 


Tisnami 
ganda 


Sastrow 


erdojo 


Soetion 


0 


31 


Djojoat 
modjo 


Siswooe 
tomo 


15 


Moekra 
m 


Darson 
0 


H. 
Misbach 


Alimin 


Soewar 
di 
Soerjani 
ngrat 


Pranjot 
oredjo 


17 


Prijomid 
jojo 

Prawiro 
dimedjo 


14 


18 


Boedida 
rmo 


31 


ini, Menoeroet adanja angka-angka jang terdapat dari soeara pemilihan di atas 
maka pendapatannja pilihan boeat Bondsbestuur P. P. P. B. (ambil soeara jang 
terbanjak) ketetapannja sebagi berikoet: O. S. Tjokroaminoto toean 


Beschermheer Soerjopranoto Soekirman dan toean Sosrokardono : Soerat 
Hardjomartojo Djajengsoedarmo Martodiredjo Dipowiredjo, Soemarlan, 
Soekarman dan Tirtokoesoemoe .. Diharap toean-toean jang telah terpilih, 
diharap soeka menerimanja keangkatannja, dan apabila tiada soeka menerima 
diharap dengan lekas memberi kabar kepada Dagelijks Bondsbestuur. Saudara 
Sosrokardono onder voorzitter telah ditetapkan mendjadi redacteur dari orgaan 
kita „Soeara Boemipoetra, karena saudara ini jang terpandang tjakap 
mengerdjakannja. Dagelijksch Bondsbestuur P. P. P. B. 


Voorzitter Onder voorzitter le. Secretaris 2e. Secretaris Penningmeester 
Commissarissen 


2 A KENANENENENENNENENENLANDAHANINNENNEN DE DA sebaliknja pasti 
banjaklah jang mentjela atau meDan memilih oetoesan ke Djoekdja. njalahkan, 
sebab pemogokan kalah; teroetama Segala voorstel marilah bersedia. pada 
pikiran orang-orang jang belom dapat meSoepaia di Madoera ada soeara. 


2 A2N12.N. A. 2ER AR. A. aDA 8A 


beliau itoe tidak tertjapai malahan dapat kealahan soedah barang tentoe 
moedah sekali datangnja pentjelaan dari mana-mana, meskipoen dari antara 
pihaknja sendiri: sebab tadi soedah saja terangka memang begitoelah 
oemoemnja poetaran doenia moedah datangnja poedjian jang menoesoel 
tehadap pada sikebetoelan atau simoelia, sebaliknja gampang datangnja tjelaan 
jang tiba-tiba terhadap pada silemah atau siterdjeroemoes). Oleh karena itoe 
selajaknja djanganlah orang menjalahkan pada masing-masing pikiran orang 
jang memang soedah terbawa dari kodratnja zaman itoe, agar djangan selaloe 
membawa perselisihan diantara kita sama kita sendiri. Di sini saja akan kombali 
poela pada penolong kesengsaraan: Ajolah saudara ! berikanlah sekedar 
pertolongan pada anak - familienja saudara kita kaoem pemogok spooran jang 
ini wektoe sedang tertimpa kesengsaraan itoe: hilangkanlah segala pikiran jang 
tidak soetji dan gantilah dengan pikiran jang moelia ! ! Boeat membereskan 
oeroesan dan tidak akan menambah banjak tanggoengan, saja mohon pada 
siapa saudara jang ridla hati boeat menderma baiklah seberapa adanja derma 
itoe lekas terkirim sadja kepada H.B. V.S.T.P. di Semarang: sebab kalau di antara 
salah satoe dari saudara mendirikan comite sendiri, nanti di belakang haroes 
menang goeng djawab atas itoe oeang jang diterimanja, dengan terpaksa mesti 
mengadakan verantwoording jang sangat soesah dikerdjakan teroetama mes 
mengabiskan banjak onkost; padahal sesoenggoehnja onkost besar jang 
dikeloearkan boeat verantwoording itoe ada lebih berpahala goenan kalau 
ditolongkan pada si sengsara: sedang kala comite itoe tidak menoendjoekkan 
rekening - courantnja, tak oeroeng dibelakang akan dapat pengiraan jang 
koerang sehat. Salam saja. Tedjomartojo. 


KABAR ROEPA-ROEPA. 


Ditangkap! Dengan menesal hati kita mengabarkan kepada saudara-saudara, 
bahwa pada waktoe ini saudar Soerat Hardjomartojo ditangkap oleh politie dan 
tertahan dalam pendjara di Djokja, karena selan ada timboel pemogokan pada 
doenia spoor dan tram, ia toeroet mengadakan seboeah Comite jang 
mengeloearkan soerat - soerat selebaran, dimana soerat-soerat itoe oleh fehak 
kekoeasaan didaki melanggar atau didakwa mendjalankan soeata berboeatan 
jang boleh dihoekoem menoeroet wi boek van strafrecht. Oleh karena itoe maka 
selama saudara S. Hardjomartojo masih ada di dalam tahanan, pake djaan dag, 
bestuur didjalankan oleh s. s. Soerja pranoto voorzitter, Djajengsoedarmo 
secretaris da Martodiredjo penningmeester Tetapi boeat oeroesannja soerat- 
soerat dan lain - lainnja dan tentang pengiriman2 segala kaperloean peserikatan 
masih sebagai biasanja. 


Soedah tentoe kita semangkin gembira. Boeat menoetoep sair ini. Djanggalnja 
kalimat mohon di ampoeni. . Dan kirim slamat boeat idi'lfitri. Sebab ta' bisa 
berkoendjoeng sendiri. Kepada toean-toean dan soedara. Teroetama ichwan di 
Madoera. Mohon maat segala dosa. Dahir dan batin mendoa kepada jang Banjak 
hormat T. A. Soetedjo. 


VIII Kierkr. Oostkust van Sumatra dan Riouv en Onderhoorigheden Kieskr. Oost 
Borneo IX Kieskr. Celebes AX Kieskr. Molukken XI XII Kieskr. Bali en Lombok 


Djoemlah 
Esa. 


Tolonglah pada segala kesengsaraan ! Pada rasa kemenoesiaan jang sehat, 
menolong pada segala kesengsaraan jang menimpa pada siapapoen djoega, 
teroetama pada sesama menoesia, itoe adalah soeatoe koeadjiban jang 
termoelia. Oempama ada seorang jang sangat rojalnja 


misahkan antara kealahan atau kemenangan lahir dan batin. Akan tetapi kalau 
seandainja ini pemogokan dapat kemenangan, saja berani bertaroh tentoenja 
dari pihak sipemogok tidak nanti ada seorang jang soeka mentjelanja, 
meskipoen jang semoelanja tidak menjetoedjoei dia: memang begitoelah 
oemoemnja djantera doenia, sebab orang sampai mengerti bahwa mempihak 
pada sikoeat atau simenang itoe ada lebih njaman dari pada mempihak pada 
silemah atau si-alah: begitoelah peroebahan, provincie Oost Java: saja poenja 
perasaan dengan menilik riwajat doenia IV. Soerakarta dan Djogja: jang telah 
laloe. Beginilah oempamanja: AIV. Lampongsche districten, Bengkoelen, 
Palemmarhoem Prins van Oranje, hingga sekarang nabang, Djambi, Bangka dan 
Onderhoorigheden de manja selaloe dimoeliakan orang, sampai pada Billiton, 
dan provincie Zuid Sumatra sesoedah sekalian koela - warganja, malahan 
sampai pada sekalian bangsanja, sebab beliau dapat mentjapai perobahan 
pemerintahan didjalankan: kemenangan jang ditjita-tjitakannja: pada hal orang 


VI. Sumatra's Weskust; mengerti bahwa diantara koela-warga atau bangVII. 
Tapanoeli: 


janja sendiri itoe mesti ada salah seorang atau lebih jang semoela tidak 
menjetoedjoei sikap beliau tadi, boekan?: tetapi kalau seandainja langkah 


Volksraad baroe. Atoeran Volksraad jang telah diserahkan ole G. G. kepada 
Volksraad: 8 1. Volksraad terdiri atas seorang lid teve Voorzitter dan 60 orang 
lid. Antara 60 lid ito seperdoeanja Boemipoetera ra'jat Nederland jan boekan 
orang Belanda, 25 orang Belanda dan Bangsa Asing ra'jat Nederland jang boekan 
orang Belanda. $ 2. Lid-voorzitter diangkat oleh Radja. Dipilih 20 orang 
Boemipoetera ra'jat Nederla jang boekan orang Belanda, 15 orang Belang dan 3 
orang bangsa Asing ra'jat Nederland jan boekan orang Belanda. Lid-lid jang lain 
diangkat oleh G. G 3. Boemipoetera ra'jat Nederland jang boekan orang Belanda 
jang terpilih 20 orang itoe. diwakilkan oleh kieskringen jang seperti dibawah 
pembahagiannja. Disebelah kieskring masing-masing terletak soeatoe angka 
jang menoendjoekkan djoemlah wakilnja. Kieskring West Java Kieskr. Midden 
Java ir Kieskr. Oost Java III Kieskr. Vorstenlanden IV Kieskr. Zuid Sumatra V 
Kieskr. Minangkabau VI Kieskr. Negeri Batak VII 


2. 


Terhitoeng masoek kieskring I. Bantam, Batavia, Preanger, Tjirebon dan 
sesoedah peroebahan Pemerintahan didjalankan, provincie West Java, II. 
Pekalongan, Semarang, Banjoemas dan Kedoe dan sesoedah didjalankan 
peroebahan pemerintahan, provincie Midden Java, ketjoeali Vorsten- landen; III. 
Soerabaja, Madoera, Madioen, Kediri Pasoen roean dan Besoeki dan sesoedah 
didjalanka Ac 


VIII. Oostkust van Sumatra dan Riouw en Onderhoorigheden; 


IX. Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, X. Menado dan Celebes en 
Onderhoorigheden KI, Amboins dan Nieuw-Guinea. XI. Bali dan Lombok. $ 4. 
Dalam kieskring sebagai terseboet dalam 3 3 ig mendjadi pemilih oentoek 
Volksraad, ketjoeal V, jaitoe Boemipoetera ra'iat Nederland jang oekan orang 
Belanda, jang mendjadi lid Locale laden. Sesoedah didjalankan atoeran 
peroebahan pemerintah, jang mendjadi pemilih dalam kring, dan (II jaitoe 
Boemipoetera ra'iat Nederland, jang boekan orang Belanda, dan mendjadi lid 
Regentschap-dan Gemeenteraden: dalam bangsanja seperti baroe terseboet 
diatas ini, dari pada afdeeingsraden atau dari pada locale raden jang ada 
sekarang, djika ditetapkan djoega $ 5. Dalam kieskring Vorstenlanden 
ditoendjoek kan seorang wakil oleh soeatoe kiesvergadering ang terdiri atas. 
Jang tertoea diantara resident-resident di Vorstenlanden atau wakilnja, jang 
mendjadi voorzitter dalam vergadering itoe dan mempoenjai 3 soeara Sultan 
Djokja atau wakilnja jang mengeloearkan soeara. Kepala2 Mangkoenegaran dan 
Pakoe Alaman atau wakilnja, masing-masing mempoenjai 1 soeara: 6. Orang 
Belanda jang 16 jang terpilih itoe dipilih oleh lid-lid Locale Raden di Hindia 


kieskring V lid-lid jang bangsa Belanda, jang semoeanja mendjadikan 1 corps. 
Sesoedah dilakoekan atoeran beroebahan pemerintahan jang serta memilih 
oentoek di poelau Djawa dan Madoera dan di Zuid Sumatra, jaitoe sekalian lid 
regentschap-, afdeelingsonderafdeelings-) dan gemeenteraden. $ 7. Bangsa 
Asing ra'iat Nederland jang boekan orang Belanda, jang 3 orang itoe, dipilih oleh 
lid2 ocale Raden bangsa itoe di seloeroeh Hindia. Mereka mendjadikan 1 corps. 
Sesoedah didjalankan peratoeran peroebahan pemerintahan di Djawa dan 
Madoera dan Zuid-Sumatra jang serta memilih jaitoe lid - lid regentschap —, 
afdeeling —, (onderafdeeling —,) dan gemeenteraden. $ 8. Djika sesoeatoe 
pemilihan tidak membawa hasil, maka oleh G. G. diangkat orang pengisi tempat 
jang kosong itoe, oentoek setahoen lamanja. 9. Kesoedahan pemilihan dalam 
kieskring II. Ill. dan X. dan di tempat-tempat jang dioendjoekkan oentoek orang 
Belanda dan bangsa Asing ra'iat d. s. b., menoeroet evenredigheidsstelsel jang 
berlakoe sekarang Pemilih mengeloearkan soearanja dalam persidangan masing- 
masing Raad Kesoedahan sekalian pemilihan ditetapkan oleh seboeah kantor di 
Weltevreden VERGADERINGEN. AFDEELING P. P. P. B. di KERTOSONO Pada hari 
Senen pada tanggal 30 April 1923 afdeeling P. P. P. B. di Kertosono mengadakan 
vergadering, bertempat di roemahnja soedara toean Sastrokoesoemo, 
Onderbeheerder, di koendjoengi oleh segenap leden dari pandhuis Kertosono 
dan tamoe-tamoe (soedara-soedara Bestuur V. S. T. P. dan stakers Pandhuis 
Gondangkoelon). Vergadering dipimpin oleh soedara toean Soenarjo, voorzitter, 
poekoel 9 pagi moelai diboeka dengan oetjapan biasa, lantas membatja punt - 
punt jang akan di bitjarakan. Menerima motie Combinatie bestuur vergadering P. 
K. I. V. S. T. P. dan P. P. P. B. pada tanggal 28-29 April 1923 tentang sikat kita 
terhadap keloearnja ordonnantie G. G. pada tanggal 28 Maart 1923 No. 8. 
Voorstel mengadakan peratoeran Administrall tie sebagai V. S. T. P. atawa P. K. I. 
dan wang Contributie Afdeeling djangan distorkan Hoofd Bestuur tetapi 
menoenggoe Congres jang akan datang dan menetapkan djoega peratoeran 
pengambilan persentage dan adanja Contributie oentoek kas kita Afdeeling 
Mengadakan Propagandist merdika goena III membangoenkan Groep-groep jang 
telah mati Voorstel soepaja Hoofdbestuur menambah IV beginsel program 
(Toedjoean) P. P. P. B. dalam perlawanan terhadap pada tindesan2 jang bikin 
boesoek kepada nasib kita P. P. P. B. soepaja memperbaiki nasib dan klas kita 
bisa menambah kekal Soepaja H. B. membangoenkan Coöperatie boekannja 
Coöperatie membagai keoentoengan akan tetapi Coöperatie bagi perlawanan2 
jang menambah kekoeatan kita dan keoentoengan itoe tida dibagi kepada 
anggotanja, tetapi diberikan pada Vakbond soepaja bisa menambah kekoeatan 
kita boeat melawan tindesan2, Soedara toean- Tisnorahardjo sebagai 2de: 
Voorzitter menerangkan djoega hal voorstelnja Dr. Rinkes kepada Regeering 
jang maksoednja akan memberangoes kepada pemimpin2 kita dalam vakbond 
gerakan ini. Maka kita haroes melawan dengan sekeras - kerasnja oentoek 
maksoed itoe. Soedara toean Soekir sebagai bestuur dari V. S. T. P. 
menjetoedjoei djoega tentang voorstel soedara Tisnorahardjo dan menerangkan 
djoega dengan pandjang lebar hal ketjelakan2 nasib kita kaoem boeroeh. Maka 
kepoetoesannja Vergadering moefakat sekali voorstel kepada Hoofdbestuur 
soepaja bikin massa actie. Goena melawan punt Nol dan bagi akan melawan 
voorstelnja Du Rinkers sebagai jang telah diterangkan pada soedara toean 


Tisnorahardjo Moefakat djoega punt No. II sehingga No. II V dan penarikan wang 
Contributie ini boelan ditahan jang f 15,— goena keperloean-keperloean 
Afdeeling dan propaganda? kepada roep-groep jang telah mati, djoega voorste 
kepada Congres jang akan datang kas Afdeeling jang mempoenjai propagandist 
merdika terima 50% dari wang Contributie dan 250 bagi kas Afdeeling jang tida 
mempoenja propagandist merdika. 


Lain-lain voorstel-voorstel jang akan di adjoekan Congres toenggoe djika 
mengadakan Openbaan Vergadering. Poekoel 1 siang Vergadering ditoetoep 
dengan selamat. Maka dari itoe kita harap dengan sangat kepada groep: 
Afdeeling Kertosono dan kita pertjaja bahwa dengan selekas - lekasnja bangoen 
dan kembali seperti dahoeloe kala, dari sebab voorzitter kita aitoe soedara toean 
Soenarjo, memang seorang jang setija, dan tjerdik boeat kasih penerangan pada 
soedara kita jang baroe terdendam dalam kegelapan. Verslaggever. 


GROEP P. P. P. B. LAMONGAN Pada hari minggoe ddo. 22 April 1923, groep P. P. 
P. B. di Lamongan telah mengadakan verjadering bertempat di roemahnja 
saudara toean Sastrokoesoemo, kampoeng Karangtjikal kota Lanongan. 
Vergadering di koendjoengi oleh segenap leden P. P. P. B. dan tamoe dari 
vakbond2 jaitoe Toean Achmad, oetoesan P. G. B. Lamongan. B. O.. 
Djojohamisastro . Sastro-Badroen S. I. . . Kartosepoetro V. I. B. . 94 Soewadji P. 
M. . > Soekirlan kuurmester sebagai tamoe. .. Oendangan2 kita jang kelihatan 
datang jaitoe toean Soemodihardjo oetoesan P.P.P.B. Bowerno adapoen 
oendangan2 jang tidak datang dari groep P. P. P. B. Babat, Kedoengpring dan 
Karanggeneng: oetoesan dari pemerintah jaitoe menteri politie. Satelah djam 
9,30 pagi vergadering di boeka oleh Consul P. P. P. B. di Lamongan jaitoe 
saudara S. Sastrodihardjo, ia mengoetjap seriboe trima kasih kepada lid-lidnja 
jang mempenoeh kewadjibannja mendjadi lid, teroetama kepada tamoe jang 
memperloekan datang, memboektikan bahwa orang djaman sekarang ini, telah 
mengarti, azas-azasnja perhimpoenan, teroetama memadjoe kan 
perhimpoenannja masing-masing, kita djoega tiada loepa lagi atas 
kadermawaannja saudara toean Sastrokoesoemo, jang telah memberi tempat 
boeat memboeka vergadering itoe, itoelah kita djoega membilang 1000 trima 
kasih, toean Consul menoendjoekan kemeneselannja kepada lid P. P. P. B. 
teroetama kepada jang tidak memperoekan kepada oendangan, dan tidak ke 
datangannja zonder ada katerangan jang sjah Ketjoeali dari jang telah di 
oeraikan oleh toean Consul di atas, maka spreker memberi katerangan poela 
tentang azas - azasnja perhimpoenan kita P. P. P. B. dengan seloeas2nja, 
katerangan2 itoe telah tjoekoep, maka laloe pilihan Hoofd Bestuur P. P. P. B. dan 
menoendjoekan candidaat2nja jang terseboet di dalam soeratnja Hoofd Bestuur 
kita jang terkirim kepada masing - masing groep, kemoedian jang terpilih 
mendjadi lid Hoofd Bestuur, jaitoe toean-toean: Beschermheer toean O. S. 
Tjokroaminoto (Kedoengdjati) Voorzitter Sosrokardono (Soerabaia). toean Ond. 
voorz. Soekirman (Klerk H. B. Pandhuisdienst) te Secretaris toean Soerat 
Hardjomartojo (Djokakarta). 2e Secretaris toean Djajengsoedarmo (Djokjakarta). 
Penn, toean Tedjomartojo (Djokjakarta). Le Comm. toean Moh. Sanoesi 
(Bandoeng) A 2e Soemarlan Ond. Beheerder 9. Ambarawa) 3e Comm. toean 
Soekarman Beheerder (Parangbatoe). 4e Comm. toean Goenawan (Bandoeng). 


Tempat Congres minta di Soerabaia Sasoedahnja pilihan Hoofd Bestuur maka 
laloe di samboet oleh saudara toean Notodihardjo menerangkan nasib kita 
pegawai pegadaian, jang pada masa ini misih pentjeng sekali, telah beberapa 
kali kita berteriak-teriak meminta perbaikan nasib kita, akan tetapi panggah 
Java.) tidak di indahkan sama sekali, saudara toean Noto tidak loepa lagi 
nasehatnja pada saudara-saudara leden ang soepaia saudara-saudara lid tadi 
bisa sepakat, roekoen dalam dienst maoepoen di loear dienst. djalannja 
pakerdjaan haroes toeloeng-menoeloeng, bagitoepoen di loear dienst haroes 
mendjaga keslamatannja, djangan sampai mendapat djalan jang jalah. Satelah 
toean Notodihardjo menerangkan pandjang dan lebar hal roewet rentengnja kita 
bekerdja di pegadaian, maka toean consul laloe menjilahkan djoega kepada 
saudara - saudara lid P. P. P. B. kemoedian saudara-saudara lid P.P.P.B. 
nengadakan voorstelan - voorstelan jaitoe seperti erseboet di bawah ini Minta 
perbaikan gadjih menoeroet voorstelan 1. Congres di Bandoeng. 2. Cir. Oesiran 
minta di ilangkan 3. Minta hakim pemisah, dan angkatan dari P. P. P. B. 4 Premie 
afslager diminta lagi, dengan direken dari potongan, dan beambte jang toeroet 
keloear lelang, minta diberi toelage 2% dari pendapatan lelang Minta 
Overwerkgelden djangan menoeroet 5 potongan. Minta tijd: beambte soepaja 
sigra dibenoemd, sesoedahnja djangan mengadakan tijd: beambte lagi 7 Cir: 
pindahan minta soepaja didjalankan. (beambte minta dipoelangkan keroemahnja 
sendiri2) atau jang berdekatan dengan tempat inggalnja. Lossingboek soepaja di 
ilangkan, adapoen ac cooran oeang kassier lossing ambil dari origineel sadja 
Minta sekalian pegadaian diadakan lichten V. P. dan sekalian lichter minta diberi 
toelage 10. Minta surplus jang tida diminta oleh jang wadjib, soepaja diberikan 
sama personeelnja, dan dikeloearkan satoe tahoen sekali, dianggap sebagai 
gratificatie. 


Minta vacantie verlof 1 tahoen - 14 hari soe11. paja ditetapkan mesti dapat, dan 
penahanan vacantie verlof ditjaboet. 12. Ciri pemboengkem minta di ilangkan. 
Setelah memoetoeskan voorstel-voorstelan laloe disamboet lagi sama toean 
Consul, telah beberapa kali kita minta-minta sebagai terseboet itoe, akan tetapi 
ta ada hasilnja, walau tidak dikasih, kita a' segan meminta lagi kalau beloem 
dikasihnja Toean Consul menjilahkan kepada toean-toean tamoe, soepaja jang 
hendak bitjara dalam ini vergadering, tetapi diminta soepaja azasnja sebagai 
vakbonden, laloe toean Achmad sebagai oetoesan dari P. G. B. menerangkan hal 
berdirinja P. P. P. B. itoelah toean Achmad menoendjoekan ia poenja hati terlaloe 
senang didepan vergadering, ternjata sekali bahwa azasnja P. P. P. B. ini 
memang bagoes sekali, dan spreker djoega kasih nasehat kepada lid-lid P. P. P. 
B. maoepoen jang tidak lid, kita orang kaoem boeroeh haroes roekoen sama 
temantemannja, begitoe djoega, kita dapat memikirkan poela bahwa saudara- 
saudara kaoem pegadaian, jang beloem mendjadi lidnja P. P. P. B. itoelah dari 
tjita2 kita perloe sekali masoek mendijadi lidnja P. P. P. B., dan menerangkan 
tentang adanja vakbond itoe, djaman dahoeloe beloem ada vakbond2 tetapi 
sekarang telah banjak vakbond2 itoe, sesoedahnja banjak vakbond-vakbond, 
maka sekarang kelihatan koerang sekali tindasan-tindasan itoe, hal staking itoe 
djangan tergesa-gesa didjalankan kalau beloem diatoer lebih dahoeloe, 
teroetama kepada vakbondvakkond lainnja Toean Consul membilang terima 


kasih kepada toean Achmad, jang ia telah soeka membentangkan tjita - tjitanja 
terhadap kepada lid-lid kita dan moedah-moedahan bisa ketoeroetan kahendak 
kita. Toean Consul menjilahkan poela kepada toean oetoesan dari B. O. Toean 
Djojohamisastro oetoesan dari B. O. angkat bitjara, werknemer haroes 
menoeroet kepada werkgever, sebab djaman dahoeloe kalanja djoega tidak 
werknemer jang di ikoetin sama werkgever, akan tetapi jang di ikoet werkgever 
jaitoe werknemer, toean Djojohamisastro menjela djoega kepada toean O. S. 
Tjokroaminoto dan toean Sosrokardono, adapoen penjelaan itoe demikian 
djalannja toean-toean terseboet itoe toerang baik sekali. misih senang djalan 
jang tidak ha ....... baik, kaoem pengroesak bangsa permintaan-permintaan itoe 
djoega tidak moefaka ekali, baik diam sadja, djangan banjak tjrewet. Toean 
Consul membilang trima kasih atas nasehatnja Djojohamisastro itoe, memang 
bagoes sekali, akan tetapi saudara - saudara haroes memfikirkan jang sedalam - 
dalamnja, karena saudara - saudara toh poenja taktik sendiri, ingatlah saudara 
kamanoesiamoe jang sedjati, dan tegoehkanlah atimoe bagai manakah djalannja 
sinatrio itoe? djangan takoet sama soearanja Denowo, sebab tidak berbahaja. 
Toean Soetoro sebagai oetoesan V. I. B. angkat bitjara, kita orang Boemipoetera 
bikin vereeniging haroes meniroe sama vereenigingnja orang bangsa asing, dan 
moefakat pendapatan vergadering di teroeskan pada H. B. sebab sekalian 
voorstel itoe hendak dipoetoeskan dalam Congres. Toean Consul membilang 
trima kasih atas pertimbangannja oetoesan V. I. B. teroetama pada toean 
Soetoro, dan toean Consul bertanja kepada lid-lid P. P. P. B. oleh karena groep P. 
P. P. B. di Lamongan belom poenja afdeeling bestuur, bagaimanakah daja 
oepajanja jang soepaia dapat afdeeling bestuur, tetapi leden tidak ada jang 
mendjawab, toean Consul laloe dapat timbangan, tentang adanja afdeeling 
bestuur, haroes tjari sendiri atau dari pertolongannja Hoofd bestuur kita. Satelah 
djam 12 siang vergadering ditoetoep dengan slamat adanja. Verslaggever. 


Noot: B Kita persilahkan saudara - saudara lid P. P. P. groep Lamongan 
menoentoet pada toean Djojohamisastro boekti boekti kebenarannja ia poenja 
penjelaan, dan sebeloem ia dapat memboektikan, maka kita menoedoeh bahwa 
ia (t. Dj.) telah bersengadja menaboer benih kebentjian antara lid-lid dengan 
pemimpinnja. Tidak hairanlah kita bahwa t. Dj. berboeat seroepa itoe, karena 
menginga saatnja ia bitjara itoe, ja'ni kebetoelan kaoem P. P. P. B. ama 
menanjakan dan mengharapkan saudara Sosroe kardono kembali dalam 
kalangan kita, maka tidak moes tahillah djika seorang oetoesan B. O. beriehtiar 
menegahkan masoeknja saudara Sr. K. karena ia chawatir, kalau tadapat 
mengembangkan B. O. dalam doenia pegadaian, Ketahoeilah hai saudara- 
saudara lid P. P. P. B., bahwa saudara Sr. K. itoe dahoeloe (sebagai Voorzitter 
kita menentoekan lidmaatschap P. P. P. B. ta' bisa bergan dengan dengan 
lidmaatschap B. O. I, dan hingga kini saudara Sr. K. beloem mentjaboet 
pikirannja itoe Lagi poela, apakah maksoednja t. Dj. bertjampoer moeloet dalam 
permintaan-permintaan kita? apalagi perkara itoe telah dipoetoes oleh lid-lid, 
sekalipoen beloem dipoetoes djoega ia tidak berhak mentjampoeri oeroesan kita 
Seorang boedaknja kapitalist, karena berkata: (werk nemer koeli), haroes 
menoeroet kepada werk gever (madjikan), ta' haroes diloeloeskan bitjara dalam 
kalangan kita. Andainja t. Dj. tidak sengadja mendjadi boedak kapitalist dan 


tidak mengerti maksoednja ia poenja bitjara toh, sebagai oetoesannja soeatoe 
perhimpoenan „Boedi Oetomo", ia haroes mengerti, bahwa seorang tetamo 
mentjela atau memperkata oeroesannja toean roemah itoe adalah soeatoe boedi 
jang tidak oetama, H. B. P. P. P. B. 


GROEP PANDHUIS GADJAH Pada hari Djoemaat malem tanggal 190192. telah 
mengadakan leden vergadering P. P. P. B. di roemahnja toean Djojowisastro 
Schatter, dengan dihadliri oleh segenap leden, poekoel 8 malam Vergadering 
telah di boeka pada toean Contul. Sesoedahnja Concul kasih slamat dan banjak 
trima kasih pada toean roemah dan teroes kasih hasehat pada leden dengan 
setjoekoepnja, sesoedahnja teroes beremboek pada Vergadering boeat 
mengadakan voorstelan jang akan di madjoekan kepada Congres jang akan 
datang pada pengabisan boelan April 1923 


Moehoen tjaboetnja circulair oesiran. 3 Moehoen Dienst Chef soepaja bisa 
bekerdja bersama-sama pada P. P. P. B. Moehoen munimum blandja (gadjih) 
sedikitnja f 30.— seboelan Moehoen bekerdja satoe hari lamanja 8 djam. 
Moehoen peritoengan overwerk soepaja dia5. toer seperti dahoeloe kala 
Moehoen soepaja diadakan roemah kongsen. Lain dari pada itoe Vergadering 
ada voorstel ada Congres Moehoen Contributie soepaja ditoeroenkan paling 
banjak dengan borongan f 0.50. Perhimpoenan P. P. P. B. soepaja mengada2. 
kan tjelengan dari leden atoeran seperti bank. Djikalau ada leden jang masoek 
atawa jang kloear soepaja dimoeat dalam soerat kabar Didalam groep atawa 
afdeeling moehoen statuten paling sedikit 2 bidji 


Kabar Redactie. Saudara S. Djojodihardjo, di Oro-oro Ombo! Sekalipoen kita 
sangat memoedji maksoed toean oentoek menjedarkan hati kaoem pegadaian, 
aga berserikat poela dalam P. P. P. B., tetapi sajanglah Doenia Pegadaian ta 
dapat dimoea dalam soeara kita, sebab kita ta' berkehenda memikat 
perbantahan politiek dalam badan kita Karangan saudara itoe sepatoetnja 
dimoeat dalan soeatoe soerat-kabar jang teroetama mendjoendjoeng azas 
politiek jang saudara setoedjoei. Dengan kirim portonja, saudara akan dapat 
tembali karangan itoe. a Saudara Soekirno. Oleh sebab karangan saudara 
rasanja menjindir pada seorang lid H. B. P. P. P. B., dan soepaja bergojanglah 
kepertjajaan lid-lid kita kepadanja, maka kemoeatannja seroean saudara, kita 
serahkan kepada kepoetoesannja H. B. 


GORDEN DE GORDENDO Allah Bakhsh. 
doekoen Hindoestan. 
5.— 50 5.— 


Pemberi tahoean. Kepada sekalian, jang kami bisa sanggoep kasih obat penjakit 
ambei, bawasir, laigwa tjie tiheng. Tanggoeng baik, sakit siphilis of harderan cre. 
sakit prempoean loeka dalam atau loear, ganaria, ini penjakit saja sanggoep 
bikin 4 baik zonder operatie. Lain dari ini saja sedia obat boeat segala penjakit, 
Sirop talib goena boeat perempoean 15.— jang datang boelan tida betoel, harga 
f 25.— Sirop dan poeder asthama mengi harga Minjak aksir talib goena besar 


boeat 5.— bikin baik 20 penjakit harga Pil talib goena boeat laki-laki jang 10.— 
koerang koeat harga 2 5.— Minjak Afrika goena laki-laki harga Minjak 
hasanadjami boeat sakit toe4 lang-toelang harga Poeder mata boeat sakit mata 
harga Engelsch Olie goena segala roepa 3 gatal dikoelit harga Zalf boeat ambei 
(Lai Gawa Tre — f 25. Tjheng) tanggoeng baik Poeder boeat ambei bawasir tang 
25.— 9 goeng baik f 25.— Pil sakit kentjing tanggoeng baik soedah Tanggoeng 
moestadjab. Dan ini obat banjak dapat soerat poedjian dari orang besar-besar 
Shap Medisan ALLAH BAKHSH DOEKOEN HINDOE Ngabejan No. 189 
DJOKJAKARTA. — 54 — gooosesoesoesan de Saudara-saudara! Toean-toean ! 
Ajo! Bantoelah! Beli lot Premieleeningnja N. V. Drukkerij „SINARDJAWA" 


SOEPAJA: 


Peroesahaan kita Boemipoetera bisa sentausa, da Orgaan kita „Sinar-Hindia" 
bisa djadi koeat akan membela kaperloean Ra'jat. INGAT! AWAS Tegoehnja 
maksoed jang termoelia bisa terdapat dari toean - toean poenja perbantoean 
Semoea boeat satoe, Satoe boeat semoe Toendjoekkan Keroekoenan kita! 
Sekarang soedah sedia, lekaslah beli lot Premielee N. V. Drukkerij „Sinar-Dja lot 
harga f 2,60 1 Ketjoeali oentoek menegoehkan peroesahaan Drukkerij kita 
Boemipoetera N. V. Sinar-Djawa djoega toean mempoenjai pengharapan 
oentoeng loear biasa menarik Prijs No. 1 De f 10.000.— M Kita persilahkan 
lekaslah beli ! djangan toenggoe-toenggoe dan boeang tempoeBoleh beli di 
Drukkerij P. P. P. B. 


Tentang kalemahannja P. P. P. B. ini, telah dimoefakati dari beberapa fehak jang 
soeka memikirkan betapa keperloeannja sesoeatoe Vakbond bagi kaoem 
boeroeh diharapnja soepaja P. P. P. B. diichtiarkan poela akan mendjadi baiknnja. 
Soedah tentoe dari fehak jang lain poela bertentangan fikiran tidak moefakat 
berdirinja lagi Mengingat bahwa kekaloetan dalam perserikatan kita akan 
membawa djoega nasibnja kaoem boeroeh dalam doenia Pegadaian, dan 
mengingat poela bahwa pepitjahannja P.P.P.B. pada waktoe itoe terserang oleh 
bahaja jang tidak dikira - kirakan datangnja, serta melihat bahwa keadaannja P. 
P. P. B. masih mempoenjai bekalnja kekoeatan jaitoe peroesahaan drukkerij jang 
akan tersia-sia lantaran pepitjahan itoe, maka di sitoelah dengan ichtiar jang lain 
roepa, jaitoe laloe diadakan seboeah Comite jang bermaksoed menghidoepkan 
atau mengembalikan lagi kekoeatan badan P. P. P. B. Comite itoe dinamakan 
»Pembangoen - Persatoean", terdiri atas saudara-saudara Soerjopranoto. 
Martodiredjo, Djaiengsoedarmo, Ronodikdo dan Notowardojo. Dalam masa itoe 
badan Comite mendapat serangan dari lain fehak, tetapi karena mengingat jang 
pakerdjaannja itoe akan membawa kebadjikannja sesoeatoe vakbond, dan 
mengatahoei jakin djikalau pakerdjaan itoe telah berhatsil, akan mengembalikan 
pepitjahan oemoem, atau perseteroean antara fehak dengan fehak jang 
bersamaan kaperloean. Maka pakerdjaan Comite terseboet dilandjoetkan, hingga 
boeah oesaha Comite bisa dioverkan dengan badan voorloopig, jaitoe voorloopig 
H. B. P. P. P. B. achirnja satelah dapat sedikit kekoeatan, P. P. P. B. tapat 
membikin Congresnja jang ke enam di ambarawa dalam boelan September 1922 
itoe. Pakerdjaan Comite. Pada permoelaan, comite dapat mengadakan 
vergaderingnja di Magelang, jang sama mendatangi pegawai2 dari groep 


Magelang-Zuid, MagelangNoord, Blabak, Moentilan, Bandongan dan Grabak. 
Dalam rapat itoe diterima baik maksoednja Comite P. P. jaitoe saudara2 jang 
masih ada dalam pekerdjaan sama soeka masoek dalam kalangan P. P. P. B. 
seperti jang soedah. Kemoedian setelah dimoefakati oleh beberapa leden dari 
lain2 tempat baroe bisa bekerdja teroes sebagaimana perloenja. Soenggoehlah 
pakerdjaan Comite amat soekar sekali, karena molai berdiri itoe comite tidak 
berkekoeatan sama sekali, melainkan bekerdja dengan kekoeatannja masing- 
masing orang. Dalam boelan Augustus 1922 comite membikin 


conferentie dengan lid Hoofdbestuur jang masih ada, jaitoe saudara-saudara O. 
S. Tjokroaminoto, Soerat Hardjomartojo dan Tedjomartojo Conferentie bertempat 
di Kedoengdjatie. Kepoetoesannja memoefakati berdirinja Comite seperti di atas. 
Pada itoe waktoe conferentie memoetoeskan membikin Congres P. P. P. B. dan 
kedjadiannja akan diadakan di Ambarawa. Dalam boelan September 1922 P. P. P. 
B. membikin congresnja di Ambarawa di dalam pimpinannja saudara C. S. 
Tjokroaminoto, betoelah pakerdjaan comite laloe diserahkan kepada congres 
boeat meneroeskan pimoinan P. P. P. B. Dalam congres itoe, maskipoen leden 
jang datang banja sedian sekali, tetap sebab soedah banjak soerat-soerat atau 
soeara-soeara jang telah diterima comite dan H. B. P. P. P. B. maka congres 
dapat dipoetoeskan saperloenja oentoek menerima pimpinan badan P. P. P. B. 
kembali sebagai sedia kala. Kepoetoesannja Congres sebagai jang terseboet 
dalam S. Bp. no. 5 t/m 17 jang ringkasnja jaitoe: segenapnja leden, baik jang 
mogok maoepoen jang tidak mogok, kedoea2nja, masih diakoe leden dan hak 
kepoenjaan atas perserikatan disamakan, melainkan kewadjiban membajar 
contributie bagi leden jang telah mogok sementara boelan dibebaskan dan 
dibertanggoehkan sampai menoenggoe congres loear biasa jang akan diadakan. 
Bagi lid jang tidak mogok contributie masih di tetapkan f 1,— sebab congres 
menimbang perloe mengadakan pertolongan pada stakers oempama 
mengembalikan aandeel: kalau ada jang meninggal doenia tidak dapat oeang 
uitkeuring sebeloem ada kepoetoesan lagi. Dalam congres openbaar soedah 
membitjarakan voorstel Comite jang soedah disetoedjoei oleh H. B., P. P. P. B. 
tentang maksoed pigi audentie atau minta kepoetoesannja pemogokan, tetapi 
oleh soeara jang terbanjak (fehak stakers) pembitjaraan ini ditolak sama sekali. 
Djoega dalam congres laloe membikin pilihan voorloopig bestuur atau bikin 
pilihan bestuur baroe. Adapoen ketetapannja pilihan akan menoenggoe 
dierendan dan oenteroleden. Roepa roepa kepoetoesan congres di Ambarawa 
telah dibitjarakan dalam A. V. lihatlah verslag jang tersanding la kedj Nasibnja P. 
P. P. B. soenggoehlah senantiasa di dalam kasoekaran sadja, selamanja comite 
P. P. berichtiar membikin propaganda dimana2 dilakoekan dengan berhati2 serta 
mengingat roepa2 djalan jang serba hemat, karena segala tenaga itoe dengan 


mengingat bahwa keadaannja P. P. P. B. selagi di dalam kekoeatan jang terketjil 
sekali Saudara Martodiredjo jang soedah berdjalan keliling ke groep2 terseboet 
dalam kwitantie2 jang berikoet soenggoehlah ketjil sekali onkostnja djalan Hab 
sebaga dan met didik perloe boeatoeranglan jang telit pandjang melainkan 
antara ben jala sendiri bahwa tjara mengatoer organisatie sesoeatoe 
perhimpoenan soenggoeh tidak hanja dapat dilakoekan dengan ketjerdikan 
sadja, tetapi djoega dengan kekoeatannja onkost djoega. Maskipoen begitoe beli 


poen diloear maoepoen di dalam, rintangan itoe selaloe ada terdapat, saudara 
Martodiredjo penningmeester jang pada waktoe mendjadi lid Comite terseboet, 
masih men- djabat pakerdjaan djadi Hoofdschatter di Magelang Balai melah ia 
mendjadi di oente elebeletak jang wadjib dipandang seperti kebentjian, boektinja 
dengan tidak ada sebab jang lain, ia dipindahkan ke pegadaian jang banjak 
penjakit malaria, jaitoe pandhuis Kramat. Saudara ini, oleh karena waktoe ada di 
Soerabaja soedah mendapat certificaat docter jang menerangkan tidak bisa 
tinggal di hawa jang panas, maka kepindahan itoe dipintanja soepaja Dienstchef 
menempatkan dirinja ke pegadaian jang hawa dingin, tetapi achirnja tidak 
ditoeroeti. s. Marto satelah permintaannja tidak dapat, laloe minta berhenti dari 
pekerdjaannja, sampai sekararang ini. 


VERGADERINGEN. 


Groep KOEDOES. a Minta soepaia anaknja Pegawai pegadean jang telah masoek 
H. I. S., kemoedian terbawa pindah oleh orang toeanja, di tempat jang baroe 
soepaja di toeloeng sama klasnja. Peratoeran pensioen bagai pegawai pegadean 
moehoen volnja 20 tahoen sadja Soepaja di adakan standplaatstoelage kotta 
besar b. v. di Semarang, Soerabaja dan Batavia. Wang surplus jang 1 tahoen 
tidak dipintakan oleh jang mempoenjai hak soepaja didermakan kepada orang 
(roemah miskin). Pegawai pegadaian jang di tempatkan soesah mendapat air, 
soepaja di kasih toelage paling banjak f 5,— satoe boelannja. Minta diadakan 
scheidsgerecht. e Voorstel - voorstel kepada Congres, soepaja minta kepada 
Diensthoofd jaitoe: 


Bagai pegawai pegadaian bekerdja di hitoeng 1 beambte paling banjak soepaja 
di kasih kekoeatan 8 potong 1 djam 64 potong. II Tempo bekerdja di toetoep 
djam 3 (8 djam presis) lebihannja soepaja dihitoeng overwerkgeld. III Hal gadjih 
moefacati voorstelnja H. B. P. P. P. B. 


IV 
V 
VI 


Moehoen kombalinja wang premie ofslager „% dari pendapatan wang lelang 
semoea, (di bahagikan rata pada personeel). Soepaja diadakan pandhuis- 
bediende: di ambil dari anak sekolah desa jang tamat beladjar: gadjih 
permoelaan f 30,— sampai f 60,— dapat kenaikan f 2,50 setahoennja: pemoeda 
oemoer 20 tahoen, besluitnja paling tinggi dari Inspecteur pakai di soempah. Hal 
kepindahan paling sedikit 3 th, paling lama 5 tahoen, di ketioewalikan kalau ada 
permintaan, dan soepaja di toeroeti pindahan keroemahnja toempah darah, atau 
jang berdekatan. VII Minta soepaja diadakan gratificatie Lichter 2 boelan dari 
gadjihnja jang radjin bekerdja dalam 1 tahoen jang tidak mendapat halangan. 
VIIIGratificatie personeel minta 1 boelan dari gadjihnja di keloearkan dalam 
boelan Poewasa. Lichter2 paling lama 1 tahoen dan sehabisnja soepaja di 
perkenankan bekerdja loear. Laloe mengadakan voorstel-voorstel rerhadap 
kepada H. B. P. P. P. B. Contributie borongan f 0,50. Saben - saben afdeeling dan 


groep P. P. P. B. soepaja di kasih Huishoudelijk reglement atau statuten dari P. 
P. P. B., dengan memberi f 0,25 atau moefacatnja berapa: paling sedikit 2 
exemplaar. Minta soepaja di moeatkan dalam orgaan c „S. B. P." bagai jang 
baroe masoek lid, dan jang minta keloear dari lid. Saudara t. O. S. Tjokroaminoto 
tidak moed facat tjampoer mengoeroes P. P. P. B. maoepoen beschermheer. 
Laloe pilihan H. B. P. P. P. B. Voorz: moefacaat sekali, 2. Soerakartono. Dad. 
voren T. Soerjopranoto. le, secretaris: T. S. Hardjomartojo. T 2e. " T. 
Soekarman. Penn: T. Martodiredjo. le comme T. Soemarlan. 2e. T. Soekarman. 
3e. T. Tirtokoesoemo. deT. Tisnamiganda. 


IX 


Verantwoording P. P. P. B. (1 Juli 1922 sampai 20 Juni 1923) 


Ontvangsten 1922 19.23 Totaal. 
Oementantie 


Juli | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma 

sam | em | em | uari | rua | art 

pai | ber | ber ri 

oec 

ker) 

Al — | —I— —iI—I— —| —I|—i—I—iI—i—I— — | — 
g 

e 

m 

e 

e 

n 

e 

k 

a 

S 

E 215 12 IE | — 5 5115 — — — | 2 
n 5 5 0 0 0 4 
tr 


3 | RE ZA (at SA ALI 1251215395 
3 4 818 [6 2 8 5 Di 11013 JO Jo 
5 5 0 5 6 5 0 9 4 
0 
i 
2. | — | ZNE —|e|(—| 1 |—|(0 — 2 |— 5 1017 
9 3/9 |5 


V 00 ZJ DNO A ZO VY DO U O D 


NON 


Ma 


N OOO 


N Om 


> OU. OU C LO 


LO > VE UCHU c 


<OOCCVEVCLNAOVOLO,  NOOVEŽDOVLUL 6 


ri 

m 

a 

a 

n 

la 

in 

e o 

o 

e 

a 

n 

b 

a 

n 

k 

e 

n 
613131813 1113114 3 217 12 13 15 12 13.14 
21015 10 8 I8 (015 13 0 015110 1/3 (5 |0 8 
5 1 7 71015 3 2 5 4151115 

1 

Uitgaven 1922 192 Totaal. 

Hetoeann 3 

Juli | Nov | Dec | Jan | Feb | Ma 

sa em lem ; uari | rua | art 

mp | ber | ber ri 

ai 

oet 

ken 

S a les sari m ila ila 

e 

W 

a 

k 

a 

n 

t 

o 

o 

r 

R (1 |4 4 |6 [3 — — 1 2 141 | > [EE EB BAYO 

ei (410 0|010 9 8 41812101111 5 14 

S- 3 1 3 0 6 0 | 5 

v ) 

e 

r 

bi 


— co co o te O in 
“NN Nm NNO 
no co o ta 
o © Ha 

| oo O <t © 
| Ha 

| NON 
co in No 
min | Ha 
mm | m st 
no | TON 
© co co LO A 
no to Od 
m LA LO DAA 
Om | Na 
m in | co 
NS | Ain 
H st o | NO 
om. | AH 
NA | ND 


u— 
z>oc5bocuootvonuvc 


Y— 
no ou ŽEGLOVIOODOVUDIDDL 


NO | O NI | 
st m Nun co m dno || 
| | Ho no | 
| ao v c NON | 
| | o in in no | 
| | n ON | 
| | no | 
| | con 

| © O in | 
| | m co o | 
co © | | 
AI H AO | ado | 
| | min no | 
| l + ON | 
| | no vi | 
to | | | 
A | mm ato | 
| | to no 

| Nin min ION | 

DL Q d GW UCTU 9 dE ado OCO 546 S dL vovcoŽžov?ovon 9 aG WIZ dC OGODVE C ox 


NO | me | 
noo +o ms m | 
| | | 
Tn TOR | NOO LT 
| | 
| do 
| | | 
| | 
| | [| 
| | x 
| | | 
| | | 
vo | | 
ri S LA NIN M LO 
| me 
| | + © 
| | | 
| | Lo 
NO | 
NA Ho mo 
Mom LBCD dE GI 601600 Oc > >ooDUco5,oc>0vwc 


5 (D N 03 © OD 


5:01 3: 0/3 IL IS EVA (2 4 2 3 2 2 | A. Z: SB: 6 
8|6 3 1311 (4141616 7 7 4141/1102 0 4 5 
214 12 81114 3 1 4 [5 [5 9 4 
5 4 1 

Peritoengan. 

sawah Saldo kas ultimo Juni | 8491 485 

1922 pereman hun 1921 

dan 20 hart 1908. 

Djoemlah 8491 485 

Keloearan 1 Juli 1922 t/m | 8441 S 

20 Juni 1923 

Saldo pada 21 Juni 1923 |2 835 

ada 


1) Molai berdiri Comite P. P. satelah habis pemogokan, 2) Penningmeester jang 
sekarang tidak menerima saldo dari H. B. jang doeloe. Terima pindjaman dari t. 
Soekarno di Solo oentoek menoetoep hoetangnja P. P. P. B. kepada 
„Mohamadijah", opgave H. B. jang doeloe. 4) Achterstand postwissel dari groep- 
groep jang beloem ada stortingstaatnja. 5) Bikin propaganda di Djawa timoer 
dan Djawa tengah 23 hari dan 19 hari. 6) Membaajar hoetang pada Mohamadijah 
f 4000 dengan renten jang beloem dibajar f 540 7) Bajar onkost acceptatie hal 
hoetang kepada t. Soekarno di Solo. 


Diokjakarta, 20 Juni 1923. Voor de opgave Voorl. Penningmeester 
MARTODIREDJO. 


Gezien: Voorl. Secretaris Voorl. voorzitter DJAJENGSOEDARMO. 
SOSROKARDONO. 


Setelah itoe laloe meremboek tentang kemadjoean dan keslamatannja leden 
groep di sana. Oleh saudara Djojomihardjo voorstel kepada vergadering soepaja 
mengadakan fonds tjelengan hoeboengan P. P. P. B. paling sedikit f 0,50 
seboelannja, dan itoe wang di koempoelkan disimpan kepada Postspaarbank 
atau di Kedoesche Hulp bank. Ini di moefacati oleh vergadering dan di moelai 
pada boelan 1 Juli 1923 j. a. d. Vergadering di toetoep dengan slamat pada djam 
12 siang tengah hari. Verslaggever. 


Groep MODJOKERTO. Pada hari Minggoe ddo. 10 Juni 1923 telah adakan 
pertemoean antara leden-leden, bertempat di roemah t. Wirjodihardjo, 


mengambil poetoesanpoetoesan : a. Pada Congres kita jang ke-7-depan ini groep 
ternjata tiada bisa mengirimkan oetoesan, disebabkan roepa-roepa keperloean, 
berhoeboeng dengan dienst, hanja kirim soeara, tentoe akan mengakoei sjah 
semoea poetoesan Congres, dan voorstel-voorstel. I. Hendaklah H.B. beroesaha 
pada jang wadjib, mohon perbaikan gadjih, menoeroet poetoesan 3de Congres di 
Bandoeng; mohon tambahnja lichterstoelage, dan bewaarder B.C.D.E. diberinja 
toelage. Sesoenggoehnja hal ini soedah beroelang-oelang divoorstelkan, 
memang soenggoeh berat bagi mereka jang menang goeng. II. Mohon premie 
afslager diadakan lagi, jalagi itoe 1 oentoek afslager dan 1% oentoek beambten 
Veiling, diambilkan dari pendapatan Veiling. III. Mohon dipegadaian diadakan 
kakoes oentoek orang banjak, hal ini haroes diperhatikan karna pasal kotoran 
itoe tentoe mengganggoe kesehatan IV. Mohon dalam pegadaian diadakan 
eetkamer jang merdeka, ertinja soeatoe kamar jang meloeloe oentoek makan 
sahadja. V. Mohon diadakan pandhuisbediende. VI. Mohon dilakoekan, Circulair 
kepindahan beambte dipoelangkan ketempat toempah darahnja, atau 
didekatnja. VII. Mohon tjaboetan Circulair, penahanan Vacantie verlof, dan 
penetapan verlof tetap 14 hari perjaar. Bagi perobahan Reglement, dan statuten, 
terb. serah Congres, hanja sesoedahnja berobah, soepaja H. B. menjiarkan pada 
leden groep atau afdeeling. I. Hal contributie soepaja dikoerangkan, maski 
borongan maoepoen tidak, soepaja djoemblah pembajaran mendjadi sebesar f 
0,50 perboelan. II. Drukkerij, tida moefakat djika didjoeal, hal aandeel jang 
dipinta kombali haroes dibajar bertoeroet-toeroet melihat besarnja 
keoentoengan drukkerij. III. Tentang pengesahan penetapan lid-hoofdbestuur, 
maski menoeroet stem biljet (refurendum), tetapi groep moefakat t. 
Sosrokardono mendjadi Voorzitter. — Verslaggever 


Groep RAMBIPOEDJI. Memoetoeskan voorstel jang akan di adjoekan Congres P. P. 
P. B. di Poerwokerto. Minta Contributie di bikin borongan 1%: dari I. jadjih 
minimum f 0,50 t/m f 1. Berhoeboeng dengan toeroennja Contributie II. 
uitkeering di tetapkan f 75. Perbaikan Gadjih minta seperti poetoesan 3e. III 
congres di Bandoeng. Bekerdja 8 djam, salebihannja minta over IV. werkgeld. V. 
Dengan sigera minta tjaboetnja Curculair oesiran. VI Toelage Lichter minta di 
tambah djadi f 10. VII. Minta Pandhuis - bediende goena angkatan barang-barang 
goedang. VIII.Minta tiap-tiap tahoen di beri Gratificatie di kloearkan tiap-tiap hari 
Lebaran Poeoso Tiap-tiap taoen beambte mendapat vacantie IX. verlof 20 hari 
lamanja. dari Minta di kasih sewaan roemah 20% X. masing-masinh gadjihnja. 
Beambte - beambte jang di lepas lantaran XI di overcompleet atawa ongeschikt 
soepaja Wachgeld. XII. Beambte-beambte soepaja di benoemd di dalam 
Residentienja masing-masing. XIII. Premie afslager soepala kasih lagi. 


Groep TJITJALENGKA Menoeroet pembitjaraan leden vergadering P. P. P. B. 
Tjitjalengka telah diambil kepoetoesan jang akan diserahkan kepada Congres P. 
P. P. B. ke / di Poerwokerto 24 Juni 1923 jaitoe: Contributie bagi leden tetap 
sebagaimana jang a. soedah. Moehoen verbetering salaris sebagaimana b. 
congres di Bandoeng. Djika personeel tidak mengambil vacantiec. verlof jang 14 
hari, dari Hoofdschatter kebawah moehoen soepaja diensthoofd mengganti 
kepada personeel itoe dengan wang sebanjaknja gadjih penoeh dalam 1 boelan. 
Hari raja pada 1 Poeasa soepaja dihapoeskan d. tapi minta dihari lebaran 


ditoetoep 2 hari aitoe 1 dan 2 sawal. Lamanja bekerdja dalam 1 hari 7 djam 
jaitoe e. masoek djam 7 pagi kloear djam 2 siang. Angkatan tijd: Beambte 
moehoen dihilangkan f. tapi moesti di benoemd. ditoetoep sampai Hari Djemahat 
moehoen g. djam 11. 


Groep KETANGGOENGAN. Vergadering ddo. 1 1923, memoetoeskan voor— stel - 
voorstel seperti jang terseboet dibawah ini: Bab | Pilihan Bondsbestuur moefakat 
seperti jang soedah di siarkan dalam Soeara-Boemipoetera ddo. 15 1923. b. Tiap 
- tiap tahoen Drukkerij misti membikin verslagnja wint dan verliestnja. Bab II 
Contributie 1 orang lid f 0,50 seboelannja. A. Moefakat stakers jang ini waktoe 
beloem bekerdja soepaja diberi pertoeloengan sekedarnja ambil dari ka- 
oentoengan Drukkerij kita. Bab III Uitkeeringsfonds moefakat seperti djaman 
doeloe, ada kematian 1 orang pembajaran af 0,05, weerstandskas f 0,10 
(pembajaran dalam boelan djangan sampai lebih dari f 1,—). b. Voorstel - 
voorstel seperti jang terseboet di bawah ini. Minta perbaikan gadjih, jaitoe: 1. 
Beambte: le. benoemd T 40—f 60 naik 4 kali, 1 tahoen f 5.— schatters dan 
kassiers f 70 — f 90 naik 2 kali, 2 tahoen f 10. Hoofdschatters dan Hoofdkassiers 
T 100,— jang tidak bisa djadi O. B. soepaja mendapat gadjih vol f 120. Onder 
Beheerder 1e. benoemd T 200 — f 300 naik 4 kali, 2 tahoen T 25. Oleh karena 
dalam dienst pegadaian itoe pekerdjaannja lebih berat dari pada Departement2 
jang lain, dan selamanja menanggoeng wang dan barang-barang teroetama itoe 
tanggoengan banjak sekali rintangannja, dari itoe minta dienst paling lama 25 
tahoen, dapat pension. Minta premie afslager di adakan lagi. Minta saban 1 
tahoen sekali pegawai diberi gratificatie 2 bajaran dan di kloearkan dalam boelan 
Poeasa. Minta hari raja soepaja ditoetoep 2 hari. Oleh karena maskipoen hanja 
ditoetoep 1 hari kedoea harinja djoega boleh di kata hampin tiada orang-orang 
menggadai dan meneboes Beambte Lichter soepaja diberi toelage f 15,— 
seboelannja. Hitoengan potongan overwerkgeld, 1 beambte 100 potong. 7. 
Bekerdja 8 djam, selebihannja dihitoeng overwerk. Verslaggever. 


AFDEELING PROBOLINGGO Voorstel. Pilihan Bondsbestuur baroe, tetap 
menoeroet ja. soeara Boemipoetra boelan Mei 1923. no. 9,10. b. Verslag minta 
soepaja di terangkan di leden vergadering. Perobahan huishoudelijk regelment 
fasal 9 mita c. orgaan Soewara Boemipoetera dikeloearkan tiga kali dalam satoe 
boelan, dan tiap-tiap satoe tahoen leden soepaja dapat graties penanggalan 
lembaran. Perobahan tentang atoeran drukkerij tetap d. sebagai bijasa, 
Perobahan Contributie bagai leden, minta di e. tetapkan sebagai atoeran tahoen 
1916.) Koewadjibannja leden P. P. P. B. (stakers) toeroet mengerdjakan oeroesan 
drukkerij dan di bekaskan dari Contributie. Aandeel dan obligatie leening 
drukkerij soepaja g. di tjoekoepi sebagai perdjandjiannja H. B. kepada leden, 
mitoeroet statuten aandeelhouders, dan pendapatan wang drukkerij sesoedahnja 
di potong bersih ketinggalannja soepaja dikoempoelkan di kas drukkerij, saban 
tahoen sekali soepaja kaoentoengannja dibagai pada masing - masing aandeel 
houders, dan djikalau memang tidak ada keoentoengannja, drukkerij soepaja di 
djoewal Minta perbaikan gadjih mitoeroet voorstel 3e. 1. pandhuis-Congres di 
Bandoeng, dan sebeloemnja ada perbaikan gadjih duurte toeslag djangan di 
djaboet. Minta tjaboetnja Cir: Oesiran. 2. Minta hakim pemisah dari angkatan P. 
P. P. B. Minta overwerkgeld menoeroet atoeran doeloe, djangan hitoeng 


potongan. Cir, pindahan minta didjalankan pindahnja ketempat toempah 
darahnja. Minta soepaja sekalian pegadaian di adakan, 6. lichter V. P. dan di beri 
toelage. Minta dientschef soepaja bekerdja bersama7. sama dengan P. P. P. B. 
Minta bekerdja 1 hari lamanja 8 djam sale8. bihannja dihitoeng overwerk. Minta 
sekalian beambte di beri oewang sewa roemah. Minta saban taoen diberi 
gratificatie. 10. Minta soepaja dalam kantoor pegadaian di 11 adakan koeli, 
goena angkat-angkat barangbarang keloear masoek dalam roemah gadai 
Kekoeatannja beambte di tetapkan sebagai 2. atoeran lama, 10,000, potong 
satoe-satoenja beambte dalam 1 taoen. 13. Minta soepaja afdeeling di beri 
oewang (kas) paling sedikit f 10, (Sepoeloeh roepiah) dari H. B. goena 
keperloeannja afdeeling. 14. Minta afdeeling di adakan statuten paling sedikit 
doea lembar. 15. Keperloean boekoe goena afdeeling atau groep soepaja beli 
kepada drukkerij P. P. P. B. Hoofdbestuur haroes dengan sekeras-kerasnja 16. 
menghemat keloewarnja ongkos-ongkas (wang). Atasnama afd. Bestuur P. P. P. 
B. Voorzitter. 


De Consul. 
Secretaris. 


Groep DJEMBER. Leden vergadering pada hari Minggoe tanggal 10 Juni 1923 
telah memoetoeskan voorstel-voorstel pada Congres P. P. P. B. jang akan di 
adakan de Poerwokerto nanti pada 24 dan 25 Juni 1923 Voorstel-voorstel mana 
soepaja dapat di adjoekan kepada jang wadjib, ja'ni : le. minta tjaboetnja 
Circulaire oesiran 2e. 4 angkatan barang. te 40. 3e. diadakan pandhuis- 
bediende. " soepaja beambte di tinggalkan di dalam de. " residentie toempah 
darahnja, jang soedah ketlandjoer bertempat di lain karesidenan, harap soepaja 
di kembalikan. 5e hari lebaran poeasa pegadean ditoetoep " 2 hari (30 Poeasa 
dan 1 Sawal). 6e. hak pensioen dalam dienst 20 tahoen ?* lamanja menerima 
penoeh. Ve. perbaikan gadjih di atoer sebagai poe" toesan congres P. P. P. B. di 
Bandoeng pada tahoen 1918 dan di obah sebagai berikoet: Schrijver moelai f 30 
hingga f 50 dengan 4 kali tambahan, saben tahoen f 5. Schatter kassier moelai f 
60 hingga f 80 dengan 2 kali tambahan, saben 2 tahoen f 10 Hoofd (schatter - 
kassier) moelai f 100 Onderbeheerder moelai f 120 hingga f 150 dengan 2 kali 
tambahan, saben 3 tahoen f 15. Beheerder moelai f 175 hingga f 225 dengan 2 
kali tambahan, saben 3 tahoen f 25. 8e oeang overwerk di kembalikan sebagai 
atoeran jang doeloe jaitoe 1% dari belandja saben per djam, dan dengan 
pandang potongan (inbr-loss). kembalinja premie afslager, dan djoega 9e. minta 
premie bagi beambte jang bekerdja lelang oeang sewa roemah bagi beambte 
jang 10e. tinggal di koto-kota besar atau tempattempat jang oemoemnja mahal 
persewaan roemah pegadean di boeka moelai djam 7 1e. : pagi, toetoep djam 2 
siang. beambte jang di pandang Ongeschikt 12e. djangan di lepas, tetapi haroes 
di oendoerkan dari promotie atau pangkatnja ** Voorstel-voorstel oentoek 
roemah tangga (H.R.) P. P. P. B. 1e. minta toeroennja Contributie borongan 
mendjadi sebanjak - banjaknja f0.60 (enam poeloeh cent) tiap-tiap boelan. oeang 
uitkeuring di toeroenkan djadi 2e. 49. f 75 banjaknja, dan dengan sigra di 
terimakan kepada jang wadjib terima soepaja leden dapat Statuten dan H.R. 3e. 
a dan P. P. P. B. satoe persatoe, dengan gratis atau beli dengan harga jang 


rendah. De Consul. Groep DJEMBATAN BATOE Voorstel boewat Congres ddo. 24- 
25 Juni 1623 jaitoe. Minta tambahan gadjih saperti Congres dile. Bandoeng 
Duurtetoeslag jang ketinggalan djangan ditja2e. boet sabelonnja harga barang 
toeroen Minta tjaboetnja circulair Oesiran. 3e. ,, boeat angkat barang 4e. 

» Surplus jang tidak diambil minta dibagi 5e. kan sama beambten sabagi 
gratificatie. Minta hari Djoemahat toetoep % hari. 6e. Minta sewa roemah di Kota 
besar f 10,— 7e. Pandhuis Djembatanbatoe dan Kongsibesar 8e. minta tambah 
sewa tram lantaran kartjis naik 50%. Contributie en fonds minta tetap borongau 
9e. Consul groep Djembatanbatoe 


ADVERTENTIE Toean-toean ! Saudara-saudara! Ajo! Bantoelah Beli lot 
Premieleeningnja N. V. Drukkerij ,, SINAR-DJAWA" 


SOEPAJA 


Peroesahaan kita Boemipoetera bisa sentausa, dan Orgaan kita ,,Sinar-Hindia" 
bisa djadi koeat akan membela kaperloean Ra'jat. INGAT AWAS! Tegoehnja 
maksoed jang termoelia bisa terdapat dari toean - toean poenja perbantoean. 
Semoea boeat satoe, Satoe boeat semoea. Toendjoekkan Keroekoenan kita ! 
Sekarang soedah sedia, lekaslah beli lot Premieleeningnja V. N. Drukkerij „Sinar- 
Djawa lot harga f 2,60 Ketjoeali oentoek menegoehkan peroesahaan Dru kerij 
kita Boemipoetera N. V. Sinar-Djawa, djoega toean mempoenjai pengharapan 
oentoeng loear biasa menarik 


Prijs No. 1 DA f 10.000.— Kita persilahkan lekaslah beli ! djangan toenggoe- 
toenggoe dan boeang tempoBoleh beli di Drukkerij P. P. P. B. AD ONDONDEN DE 
GROESODONG Allah Bakhsh. doekoen Hindoestan. 


8 Pemberi tahoean. Kepada sekalian, jang kami bisa sanggoep kasih obat 
penjakit ambei, bawasir, laigwa tjie tjlheng. Tanggoeng baik, sakit siphilis of 
harderan cre, sakit prempoean loeka dalam atau loear, ganaria, ini penjakit saja 
sanggoep bikin baik zonder operatie. Lain dari ini saja sedia obat boeat segala 
penjakit. Sirop talib goena boeat perempoean jang datang boelan tida betoel, 
harga 15.— Sirop dan poeder asthama mengi harga 25.— Minjak aksir talib 
goena besar boeat bikin baik 20 penjakit harga f 5.— Pil talib goena boeat laki- 
laki jang koerang koeat harga f 10.— Minjak Afrika goena laki-laki harga 5.— 
Minjak hasanadjami boeat sakit toelang-toelang harga 5.— Poeder mata boeat 
sakit mata harga 2.50 Engelsch Olie goena segala roepa gatal dikoelit harga 5.— 
Zalf boeat ambei (Lai Gawa Tre6 Tjheng) tanggoeng baik f 25.— Poeder boeat 
ambei bawasir tang goeng baik, f 25.— Pil sakit kentjing tanggoeng baik f 25.— 
Tanggoeng moestadjab. Dan ini obat soedah banjak dapat soerat poedjian dari 
orang besar-besar. Shap Medisan ALLAH BAKHSH DOEKOEN HINDOE Ngabejan 
No. 189 — 54 — DJOKJAKARTA. 6 koeasasesesoesoesoed 


22444.A 


PERLOE DI BATJA!!! Sedikit boeang oeang tetapi dapat kesenangan ! Pekerdjaan 
tjapat ! Atoeran bagoes! Harga dibikin moerah ! Drukkerij P. P. P. B. soedah 
sementara lama berdiri di kampoeng Bintaran sebelah kidoel pasar Tandjoeng 


(Djokjakarta), dan soedah lama mendatangkan perkakas-perkakas jang baroe 
dan letter jang bagoes-bagoes. Ini drukkerij sedia boeat toean-toean dan 
saudara-saudara jang soeka pesensoerat tertjitak seperti: BOEKOE-BOEKOE, 
STAAT-STAAT, PROCES VERBAL, KWITANTIE, PROGRAMMA, SOERAT OELEM- 
OELEM, TARIEFTARIEF, KARTJIS NAMA, ETIKET dan bikin boekoe atau terima 
pesenan boekoe, dan bikin batoel boekoe jang roesak dengan di samak jang 
lebih bagoes, lagi poela bisa menerima pesenan bikin cliche dan stempel dari 
koeningan dan dari karet, tjap lak dan handteekening dan lain-lain sebagainja. 
Harga dibikin moerah soepaja orang-orang dapat pesenE dengan sedikit onkost. 
Pekerdjaan di tanggoeng tjepat dan diatoer rapai, soepaja menjenangkan 
kepada jang pesen. Sokonglah! Bantoelah g Drukkerij P. P. P. B. ada seboeah 
peroesahaan Boemipoetera jang teroetama 2 oentoek mentjoekoepi kemadjoean 
oemoem. Saudara-saudara jang mentjitakkan lebih banjak dan soeka 
berlengganan harga dibikin amat moerah lagi. 1 De Administrateur. 
MENNENANANINNENNENANENNENANNEN 


